INDEKS AL-QUR'AN 

Cara Mudah Mencari Rujukan Ayat-Ayat al-Qur'an 

Oleh: H. Suhardi 



Semoga Membantu Kita Semakin Memahami dan Mencintai al-Qur'an 


l 


KATA PENGANTAR 


Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahummahsalli ala 
Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. 

Awalnya didasari keinginan untuk kebutuhan diri sendiri yaitu memudahkan 
dalam mencari ayat-ayat rujukan ketika hendak mengisi khutbah Jum'at, 
mengisi pelatihan, atau untuk keperluan memahami dan menghayati ayat-ayat 
al-Qur'an untuk memberikan dan memperkuat makna hidup. Maka ditulislah 
indeks al-Qur'an ini untuk kepentingan diri sendiri. 

Sebetulnya saya sendiri sudah punya paling tidak empat buku indeks al-Qur'an, 
tetapi karena buku-buku tersebut tidak selalu saya bawa, maka ketika ada ide 
untuk menulis di suatu tempat, saya merasakan kesulitan. Akhirnya saya pikir 
kenapa tidak saya tulis saja dalam komputer buku indeks al-Qur'an itu 
kemudian saya simpan di dalam file, sehingga di manapun dan kapan pun saya 
akan menulis saya menjadi mudah untuk mendapatkan ayat-ayat rujukan 
dalam al-Qur'an. Apalagi sekarang ini di dalam Computer juga sudah ada al- 
Qur'an digital lengkap dengan terjemahannya dan ayat-ayat yang akan dirujuk 
bisa dikopi. Atas dasar itulah maka, saya tulis indeks tersebut dan saya jadikan 
satu file. 

Sekarang hampir setiap orang memiliki android yang di dalamnya ada fasilitas 
untuk menyimpan data, sehingga dibandingkan dengan komputer untuk 
keperluan penyimpanan dan pencarian data akan lebih simpel karena lebih 
portable. Sehingga untuk keperluan mencari ayat-ayat al-Qur'an akan jauh 
lebih praktis. Di dalam android juga bisa diinstal al-Qur'an berikut 
terjemahannya. Dengan demikian akan memudahkan bagi siapapun untuk 
mencari ayat-ayat al-Qur'an untuk berbagai keperluan, utamannya untuk lebih 
memahami al-Qur'an untuk keperluan dakwah atau untuk keperluan 
meningkatkan keimanan dan keislaman. 

Sebagian besar isi indeks al-Qur'an ini saya ambil dari buku Indeks Al-Qur'an 
karangan Sukmadjadja Asyarie dan Rosy Yusuf, kemudian juga diambil dari 
buku Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an karangan Choiruddin Badhiri, buku 
Ensiklopedi Al-Qur'an dan Hadis Per Tema yang disusun M. Yusni Amru 
Ghazali, dkk, buku Indeks Al-Qur'an karangan Dr. Azharuddin Sahil, dan buku 
Konkordasi Qur'an karya Ali Audah. 


2 



Penulis sudah berusaha untuk secara cermat mengetik indeks al-Qur'an ini, 
tetapi sebagai manusia, tidak menutup kemungkinan masih terdapat 
kelemahan dan kelengahan. Oleh karena itu jika pembaca masih menemukan 
adanya kesalahan dalam penulisan surat atau ayat yang tidak sesuai dengan 
makna yang dirujuk, mohon kiranya agar dibetulkan dan akan lebih senang 
kalau diberitahukan kepada saya sehingga saya bisa memperbaikinya melalui 
nomor kontak 081381297321 atau W A 08118167677. 

Akhirnya penulis berharap, semoga usaha sederhana ini bisa dicatat sebagai 
amal jariyah oleh Allah dan bisa membantu penulis dan juga teman-teman 
guru dalam upaya melakukan dakwah Islam melalui profesi guru dengan 
disiplin ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk 
kepada kita semua dalam meniti kebenaran dan syurga. Amien. 


Gunungbatu, 6 Syawal 1438 H. 
Penyusun 


H. SUHARDI 


DAFTAR SURAT AL-QUR'AN 


3 



1. Al-Fatihah (Pembukaan) 

2. Al-Baqarah (Sapi Betina) 

3. Ali Imran (Keluarga Imran) 

4. An-Nisaa' (Wanita) 

5. Al-Maidah (Hidangan) 

6. Al-An'aam (Binatang Ternak) 

7. Al-A'raf (Tenpat Tertinggi) 

8. Al-Anfaatl (Rampasan Perang) 

9. At-Taubah (Pengampunan) 

10. Yunus (Nabi Yunus) 

11. Huud (Nabi Hud) 

12. Yusuf (Nabi Yusuf) 

13. Ar-Ra'd (Guruh) 

14. Ibrahim (Nabi Ibrahim) 

15. Al-Hijr (Nama sebuah daerah antara Madinah dan Syria) 

16. An-Nahl (Lebah) 

17. Al-lsraa' (Memperjalankan di Malam Hari) 

18. Al-Kahfi (Goa) 

19. Maryam (Ibu Nabi Isa) 

20. Thaaha (Huruf abjad bhs Arab awal dari surat ini) 

21. Al-Anbiyaa' (Para Nabi) 

22. Al-Hajj (Haji) 

23. Al-Mu'minuun (Orang-Orang Beriman) 

24. An-Nuur (Cahaya) 

25. Al-Furqan (Pembeda) 

26. Asy'uara' (Pere Penyair) 

27. An-Naml (Semut) 

28. Al-Qashash (Cerita-Cerita) 

29. Al-Ankabut (Laba-Laba) 

30. Ar-Ruum (Bangsa Romawi) 

31. Lukman (Nabi Lukman) 

32. As-Sajdah (Sujud) 

33. Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) 

34. Saba' (Kaum Saba') 

35. Faathir (Pencipta) 

36. Yaasin (huruf abjad awal pertama pada surat ini) 

37. Ash-Shaffat (Yang bersaf-saf atau yang berbaris) 

38. Shaad (Huruf awal surat ini) 

39. Az-Zumar (Rombongan) 

40. Al-Mumin (Orangtg-Orang yang Beriman) 


4 



41. Fuhsilat (Belum Dijelaskan) 

42. Asy-Syuura (Musyawarah) 

43. Az-Zukhruf (Perhiasan) 

44. Ad-Dukhan (Kabut) 

45. Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) 

46. Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) 

47. Muhammad (Nabi Muhammad saw) 

48. Al-Fath (Kemenangan) 

49. Al-Hujurat (Kamar-Kamar) 

50. Qaaf (Huruf awal 

51. Adz-Dzaariyat (Angin yang Menerbangkan) 

52. Ath-Thur (Bukit) 

53. An-Najm (Bintang) 

54. Al-Qamar (Bulan) 

55. Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) 

56. Al-Waqi'ah (Hari Kiamat) 

57. Al-Hadiid (Besi) 

58. Al-Mujaadilah (Wanita yang Mengajuka Gugatan) 

59. Al-Hasyr (Pengusiran) 

60. Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) 

61. Ash-Shaff (Barisan) 

62. Al-Jumu'ah (Hari Jumat) 

63. Al-Munafiquun (Orang-Orang Munafik) 

64. At-Taghaabun (Hari Ditampakkan Kesalahan) 

65. Ath-Thalaq (Talak) 

66. At-Tahrim (Mengharamkan) 

67. Al-Mulk (kerajaan) 

68. Al-Qalam (Pena) 

69. Al-Haqaah (Hari Kiamat) 

70. Al-Ma'arij (Tempat-Tempat Naik) 

71. Nuh (Nabi Nuh) 

72. Al-Jin (Jin) 

73. Al-Muzammil (Orang yang Berselimut) 

74. Al-Mudatsir (Orang yang Berkemul) 

75. Al-Qiyamah (Hari Kiamat) 

76. Al-lnsan (Manusia) 

77. Al-Mursalat (Malaikat yang Diutus) 

78. An-Naba' (Berita Besar) 

79. An-Naazi'at (Malaikat yang Mencabut) 

80. 'Abasa (la Bermuka Masam) 

81. At-Takwir (Menggulung) 

82. Al-Infithar (Terbelah) 


5 



83. Al-Muthaffifin (Orang-Orang yang Curang) 

84. Al-Insyiqaq (Terbelah) 

85. Al-Buruuj (Gugusan Bintang) 

86. Ath-Thariq (Yang Datang di Malam Hari) 

87. Al-A'la (Yang Paling Tinggi) 

88. Al-Ghasyiyyah (Hari Pembalasan) 

89. Al-Fajr (Fajar) 

90. Al-Balada (Negeri) 

91. Asy-Syam (Matahari) 

92. Al-Lail (Malam Hari) 

93. Adh-Dhuha (Waktu Matahari Sepenggalan Naik) 

94. Alam Nasyrah (Melapangkan) 

95. At-Tiin (Buah Tin) 

96. AI-'Alaq (SEgumpal Darah) 

97. Al-Qadr (Kemuliaan) 

98. Al-Bayyinah (Bukti) 

99. Al-Zalzalah (Kegincangan) 

100. AI-'Adiyat (Kuda Perang) 

101. Al-Qaari'ah (Hari Kiamat) 

102. At-Takatsur( 

103. AI-'Ashar (Masa atau Waktu) 

104. Al-Humazah (Pengumpat atau Pencela) 

105. Al-Fiil (Gajah) 

106. Al-Quraisy (Suku Bangsa Ourais) 

107. Al-Mauun (Barang-Barang yang Berguna) 

108. Al-Kautsar (Nikmat yang Banyak) 

109. Al-Kaafirun (Orang-orang Kafir) 

110. An-Nahr (Pertolongan) 

111. Al-Lahab (Gejolak Api) 

112. Al-lkhlas (Memurnikan Keesaan Allah) 

113. Al-Falaq (Waktu Subuh) 

114. An-Naas (Manusia) 


PETUNJUK PENGGUNAAN 


6 



Siapapun bisa menggunakan indeks ini dengan mudah. Ada beberapa 

langkah untuk bisa menemukan ayat al-Qur'an dengan mudah. 

1. Tentukan kata kunci dari masalah yang akan dicari dasarnya di 
dalam ayat al-Qur'an. Misalnya kata "Adam". Dari kata tersebut, di 
bawahnya akan tersaji banyak keterangan. Misalnya: 

Adam 

Adam diciptakan dari tanah (7:12; 15:28; 38:71,76) 

Adam khalifah di muka bumi (2:30) 

Allah mengajarkan Adam nama-nama (2:31) 

Penciptaan Adam seperti Isa (3:59) 

Malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam (2:34; 7:11; 15:29; 17:61; 

2. Misalnya kita akan mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan Adam 
khalifah di muka bumi. Kita bisa mendapatkannya di 2:30, artinya 
terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (surat ke-2) ayat ke- 
30. 

3. Kalau masalah tersebut dijelaskan di beberapa ayat, sumber 
biasanya ayat-ayatnya disebutkan di dalam kurung. Misalnya: 

Adam diciptakan dari tanah (7:12; 15:28; 38:71,76) 

Ini berarti yang menjelaskan bahwa Adam diciptakan dari tanah 
terdapat di dalam al-Qur'an surat ke-7 (al-A'raf) ayat ke-12; surat 
ke-15 (al-Hijr) ayat ke-28; surat ke-28 (al-Qashash) ayat ke-71 dan 
ke-76. 

4. Untuk mengetahui atau menghafal nomor-nomor surat. Kita bisa 
membacanya pada daftar surat al-Qur'an. 

Demikian, selamat memanfaatkan indeks ini. 


DAFTAR ISI 


7 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 


9 

18 

22 

24 

29 

30 

31 

32 
35 
40 
43 
50 
53 
64 

67 

68 
69 
72 


T 

U 

V 

W 

X 

y 

z 


83 

90 

94 

97 

98 



8 





























Adam 

Adam diciptakan dari tanah (7:12; 15:28; 38:71,76) 

Adam khalifah di muka bumi (2:30) 

Allah mengajarkan Adam nama-nama (2:31) 

Penciptaan Adam seperti Isa (3:59) 

Malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam (2:34; 7:11; 15:29; 17:61; 
18:50; 20:116; 38:72,73) 

Iblis tidak mau tunduk kepada Adam (2:34; 7:11; 15:31; 17:61; 18:50; 20:116; 
38:74) 

Adam digoda setan (2:36; 7:22; 20:120,121) 

Adam dikeluarkan dari syurga (2:36; 20:123) 

Allah memerintahkan kepada Adam untuk turun ke bumi (2:38) 

Tuhan menerima taubat Adam dan memilih Adam (20:122) 

Adil 

Pernyataan Allah ttg keadilan-Nya (3:18) 

Allah Hakim Yang Maha Adil (95:8) 

Perintah kepada orang beriman untuk menjadi penegak keadilan (4:135; 5:8; 
6:152: 16:90: 49:9) 

Wajib berlaku adil (17:35) 

Pada hari kiamat Tuhan berlaku adil (21:47) 

Adil terhadap lawan (4:105; 5:8; 6:152) 

Memutuskan perkara dengan adil (4:65) 

Hendaklah jadi penegak hukum yang adil (3:135; 5:8) 

Jangan sampai karena benci kpd seseorang menjadikan tidak adil (5:8) 

Agama 

Agama di sisi Allah adalah Islam (3:19) 

Agama Allah bagaikan tali yang tak akan putus (2:256) 

Selain agama Islam, tidak akan diterima Allah (3:85) 

Tidak ada paksaan dalam beragama (2:256) 

Janganlah mati kecuali dalam memeluk -Islam (2:132) 

Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama Islam (2:256; 109:6) 

Yang memeluk selain agama Islam, tidak diterima agama itu darinya (3:85) 
Telah Kuridlai Islam sebagai agamamu (5:3) 

Agama Ibrahim adalah agama yang lurus (6:161) 

Agar ada yang memperdalam agama (9:122) 

Hadapkanlah kamu kepada agama dengan tulus ikhlas (10:105) 

Allah tidak menjadikan agama suatu kesempitan (22:78) 

Islam adalah agama yang sesuai dengan f itrah manusia (30:30) 

Orang yang mendustakan agama (107:1-4) 

Jangan ambil pemimpin yang mengolok-olok agama (5:57; 6:70) 


9 



Dosa bagi orang yang murtad dari agama Islam (2:217) 

Orang ikhlas dalam beragama lebih baik (4:125) 

Yahudi dan Nasrani menginginkan kita masuk pada agama mereka (2:120) 
Tinggalkan orang yg menjdk agama sbg sendau gurau & main-main (6:70; 
7:51) 

Larangan berlebihan dalam beragama (4:171) 

Kesempurnaan agama Islam (5:3) 

Jadilah penolong agama Allah (61:14) 

Hanya orang berilmu yang dapat memikirkan agama (39:9) 

Kewajiban menjalankan agama sesuai dengan kadar kemampuan (23:62) 
Kewajiban Muhammad saw menyampiakn agama (5:67) 

Orang yang mendustakan agama (107:1-7) 

Pertahankan agama dalam barisan yang teratur (61:4) 

Ajal 

Allah yang menentukan ajal (6:2) 

Tiap-tiap umat memiliki ajal (7:34; 10:49) 

Manusia tidak dapat mengundurkan ajal yang sudah ditetapkan (7:34) 

Tidak ada umat yang dapat mendahului ajalnya (15:5) 

Tidak ada umat yang dapat mendahului atau mengundurkan ajalnya (23:43) 
Ajal pasti datang pada tiap umat (10:49) 

Ajal tidak bisa diperlambat atau dipercepat (10:49; 15:5; 23:43) 

Akal 

Kurang berakal (72:4) 

Lemah akal (2:282) 

Akhirat 

Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha bersungguh- 
sungguh ke arah itu, sedangkan ia beriman, maka mereka itulah orang-orang 
yang usahanya dibalas dengan baik (17:19) 

Kehidupan akhirat lebih kekal (87:17) 

Kehidupan akhirat lebih bagus dari dunia (3:14; 17:21; 40:39; 93:4) 

Manusia di akhirat akan mendapati catatan perbuatannya (18:49: 17:13) 
Sanggahan thd orang yang tidak percaya thd akhirat (6:29; 19:66; 23:37; 
36:78: 44:35; 45:24) 

Yang tidak beriman kepada akhirat ditetapkan dalam kesesatan (27:45) 
Yang buta hati di dunia akan tersesat di akhirat (17:22; 20:125,127) 
Ganjaran untuk orang kaf ir di akhirat (10:4) 

Ganjaran untuk orang mukmin di akhirat (2:25; 10:4; 17:19) 

Hukuman untuk orang yang tidak percaya thd akhirat (17:10) 

Keadaan orang musyrik di akhirat (37:20-30) 


10 



Pertanggungjawaban di akhirat (15:92) 

Tiap orang akan mendapat balasan dari apa yang dikerjakannya di akhirat 
(36:54; 39:70) 

Tidak ada syafaat di akhirat (2:48; 20:109) 

Ketidakkekalan akhirat (11:107-108) 

Negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (7:169; 12:109; 
16:30) 

Untuk menggapai kebahgiaan akhirat hrs diupayakan dg sungguh-sungguh 
(17:19) 

Azab di akhirat lebih berat dan lebih kekal (20:127) 

Akhlak 

Akhlak Nabi Muhammad saw (3:159) 

Nabi-Nabi pilihan berakhlak tinggi (38:46) 

Alam semesta 

Pencipta alam semesta (2:164; 6:101; 7:54; 14:32,33; 21:30; 32:4; 41:9-12) 
Proses penciptaan alam semesta (7:54; 16:40) 

Tuhan menciptakan alam semesta tidak tanpa tujuan (3:191; 15:85; 21:16,17; 
38:27; 39:5; 44:38,39; 46:3; 64:3) 

Tuhan sendiri yang mengatur alam semesta (41:11; 55:5,7; 67:3,5) 

Anjuran untuk memperhatikan alam semesta (88:17-20) 

Alam semesta bukti kekuasaan Allah (15:16; 16:3-5) 

Alam diperuntukkan bagi manusia (14:32,34; 16:10,14; 45:12,13) 

Kekuasaan Allah tercermin pada alam semesta (35:9,111 40:61,64) 

Pelajaran yang dapat diambil dari alam semesta (16:65-68) 

Alam semesta sebagai bukti adanya hari berbangkit (50:6-10) 

Alam semesta sebagai bukti adanya Allah (2:164; 3:25,190; 16:13; 25:45) 
Semua yang ada di alam semesta bertasbih kepada Allah (57:1; 59:1; 64:1) 
Tak dapat menembus alam kecuali dengan kekuatan (55:33) 

Allah 

Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata (2:77) 

Allah hadir di mana-mana (2:115) 

Allah membimbing kepadasiapa yang dikehendaki (2:142) 

Timur dan Barat kepunyaan Allah (2:142) 

Allah menghendaki kemudahan dan tidak mempersulit (2:186) 

Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki (2:213; 2:272) 

Allah mengetahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya (2:216) 

Llah mencintai yang bertobat dan mencintai yang suci dan bersih (2:222) 
Allah menganugerahkan kepada siapapun yang dikehendaki (2:247) 


li 



Allah memperkuat pertolongan kepada siapa yang dikehendaki (3:13) 

Allah bersaksi tiada tuhan selain Dia (3:18) 

Allah memberi kekuasaan dan mencabutnya kepada yang dikehendaki (3:26) 
Allah memuliakan dan menghinakan kepada siapa yang dikehendaki (3:26) 
Allah berkuasa atas segala sesuatu (3:26) 

Allah mengetahui segala yang di langit dan di bumi (3:29) 

Allah adalah Perencana yang terbaik (3:54) 

Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang berpegang teguh kepada 
Allah (3:101) 

Kepada Allah semua urusan dikembalikan (3:109) 

Cukup Allah sebagai Pelindung (4:132) 

Penjelasan tentang Allah (6:101-103) 

Allah adalah Perencana terbaik (8:30) 

Allah bersama orang yang sabar/tabah (8:46) 

Perencanaan Allah lebih cepat (10:21) 

Allah menanamkan keraguan pada orang yang tidak menggunakan pikiran 
( 10 : 100 ) 

Ketenteraman bagi yang mengingat Allah (13:28) 

Allah lambat dalam menghukum (10:11; 18:58; 35:45) 

Mata manusia tidak dapat melihat Allah (6:103) 

Allah mengazab seteleh memberi peringatan (17:15,16; 26:208; 28:59) 

Allah menunjukkan jalan kepada orang yang berjihad (29:69) 

Pemeliharaan Allah atas wahyu yang diturunkan (72:26-28) 

Allah Pencipta Alam semesta (32:4,5) 

Perlakuan Allah yang penuh rahmat (10:21-23) 

Allah pemberi cahaya langit dan bumi (24:35) 

Rahmat Allah kepada beberapa para Nabi (21:72-91) 

Hanya Allah yang mengetahui yang ghaib (27:65) 

Allah sebagai Pelindung dan Penolong (4:45) 

Segala sesuatu tunduk kepada hukum Allah (13:15) 

Semua makhluk memerlukan Allah (112:2) 

Allah sendiri yang berhak menentukan segala sesuatu (28:68) 

Sumpah Allah ttg kebenaran Al-Qur'an (56:75-81) 

Tak ada yang menyamai Allah (42:11: 112:4) 

Allah tidak memerintah berbuat jahat (7:28; 51:57) 

Tanda kekuasaan Allah (25:2; 36:3-5) 

Teguran Allah kpd Nabi Muhammad karena mengabaikan orang buta (80:1- 
14) 

Tuntunan Allah kepada Nabi Muhammad (76:23-31) 

Al-Qur'an 

Al-Qur'an diturunkan dengan ilmu Allah (11:14) 


12 



Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab (13:37; 26:195; 41:44; 42:7; 46:12) 
Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab supaya kamu dapat mengerti (12:2) 
Al-Qur'an pemisah yang haq dan bathil (86:13) 

Al-Qur'an penyembuh dan petunjuk (10:57; 17:82; 41:44) 

Al-Qur'an sebagai peraturan (13:37) 

Al-Qur'an adalah peringatan bagi seluruh manusia (6:90; 68:52) 

Al-Qur'an disebut dalam kitab sebelumnya (26:196) 

Al-Qur'an disebut dalam al-Kitab (15:1; 2:2; 6:114) 

Al-Qur'an disebut dengan kitab pembeda (al-Furqon) (25:1) 

Al-Qur'an disebut peringatan (adz-Dzikr( (15:9; 16:44) 

Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur (17:106; 76:23) 

Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril (16:102; 26:193) 

Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan (2:185) 

Al-Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan (97:1-5; 44:3,4) 

Al-Qur'an diwahyukan kepada nabi Muhammad (36:2-6) 

Gunanya al-Qur'an diturunkan kpd Nabi Muhammad (36:2-6) 

Al-Qur'an membawa kabar gembira dan peringatan (19:97) 

Al-Qur'an membawa kebahagiaan bagi manusia (65:11) 

Al-Qur'an membenarkan kitab sebelumnya (10:37; 5:48; 12:111; 35:31; 

46:30) 

Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum (10:37; 12:111) 

Al-Qur'an menyuruh utk menggunakan akal pikiran (16:12; 23:80; 28:60) 
Al-Qur'an menyuruh memikirkan masalah intelektual (17:44) 

Tidak ada pertentangan di dalam al-Qur'an (4:82) 

Al-Qur'an tidak dapat dibuat selain Allah (10:37) 

Ayat-ayat al-Qur'an kuat terpadu dan saling menerangkan dengan terinci 

( 11 : 1 ) 

Aliahlah yang menjaga al-Qur'an (15:9) 

Jika membaca al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang 
terkutuk (16:98) 

Al-Qur'an adalah petunjuk kepada segala yang terbaik (stabil) dan berita 
gembira bagi orang beriman (17:9) 

Walaupun manusia dan jin bersatu, maka tidak akan bisa membuat sesuatu 
semacam al-Qur'an (17:88) 

Bagi orang beriman, al-Quran menambah keimannya (9:125) 

Bagi orang zalim, al-qur'an justru menambah kerugian (17:82) 

Allah menurunkan al-Qur'an dg bhs Arab supaya kamu memahami (43:3) 
Al-Qur'an petunjuk dan penawar bagi orang beriman (17:82; 41:44) 
Penjelasan al-Qur'an merupakan tanggungan Allah (75:19) 

Anjuran untuk memperhatikan tamsil dalam al-Qur'an (50:58) 

Azab Tuah akan menimpa orang yang mempercayai al-Qur'an sebagian- 
sebagian (15:90,91) 


13 



Al-Qur'an benar-benar wahyu Tuhan (69:40; 81:19) 

Al-Qur'an bukan syair/ciptaan Nabi Muhammad (36:69; 69:41) 

Dilarang tergesa-gesa dalam membaca al-Qur'an (20:114; 75:16) 

Kalau al-Qur'an diturunkan kpd gunung, maka ia akan tunduk (59:21) 

Orang musyrik menganggap Al-Qur'an dongeng prubakala (8:31) 

Al-Qur'an pedoman bagi manusia (45:20) 

Pembacaan Al-Qur'an harus didengarkan penuh perhatian (7:204) 
Pembatalan syariat lain oleh Al-Qur'an (2:106) 

Penegasan ttg kebenaran Al-Qur'an (13:1) 

Penyiaran Al-Qur'an kepada golongan Jin (46:29-32) 

Al-Qur'an peringatan bagi seluruh alam (25:1) 

Al-Qur'an peringatan bagi seluruh umat (20:3; 21:24; 68:52) 

Perintah Allah utk menerima Al-Qur'an dengan tanpa ragu (32:23) 
Perumpamaan dalam Al-Qur'an ditulis berulang-ulang (17:89) 

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang mukmin (2:2; 
12:111; 16:102; 27:2) 

Sebelum membaca Al-Qur'an minta perlindungan kepada Allah (16:98) 
Sumpah Allah ttg kemuliaan Al-Qur'an (56:75-81) 

Susunan ayat dan surat dalam Al-Qur'an menurut ketentuan Allah (75:16- 

20 ) 

Tantangan kpd musyrikin utk membuat semisal Al-Qur'an (2:23) 

Tuhan memberi nama kitab-Nya Al-Qur'an berarti bacaan (15:87; 56:77; 
75:17,18; 76:23) 

Tuhan menjaga kemurnian Al-Qur'an (10:37; 15:9; 56:77-10; 69:44) 
Al-Qur'an tidak disentuh, kecuali oleh orang suci (56:79) 

Ayat al-Qur'an ditulis berulang (39:23). Contoh: 2:136=3:8; 2:262=5:69; 
27:3=31:4; 29:68=39:32; 30:57=40:52; 10:61=34:3 
Perumpamaan al-Qur'an ditulis berulang-ulang (17:89; 18:54) 

Al-Qur'an menulis peringatan berulang-ulang (17:41) 

Al-Qur'an adalah benar-benar wahyu Allah (69:40-48) 

Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad (6:19; 11:14; 12:3; 13:30) 

AMAL 

Bagiku amalanku dan bagimu amalanmu (28:55; 42:15) 

Tuhan tidak menyia-nyiakan amal seseorang (3:195) 

Amal orang kafir sia-sia (24:39) 

Jangan merusak pahala amal (47:32) 

Orang yang beramal sholeh dimasukkan ke dalam syurga (85:11) 

Orang yang beruntung adalah yang beramal shaleh (103:3) 

Balasan Allah kepada amal seseorang menurut niatnya (42:20) 

Balasan masing-masing bergantung amalnya (46:19; 47:4) 

Balasan untuk beramal baik (44:51-56; 50:31-35; 95:6) 


14 



Derajat seseorang di sisi Allah sesuai dengan amalnya (6:132) 

Hendaknya segala amal dikerjakan karena Allah (6:162) 

Balasan terhadap orang yang beramal buruk (44:43-50; 50:30) 

Janji Allah bagi yang beramal shaleh (24:54,55) 

Kemuliaan manusia terletak pada amal dan imannya (95:6) 

Amal shaleh mempertemukan manusia dengan Tuhannya (18:110) 

Amal shaleh yang kekal lebih baik dari perhiasan dunia (18:46) 

Setiap orang memetik buah amalnya sendiri (39:41) 

Setiap orang telah ditetapkan amal perbuatannya (17:13) 

Amal untuk kebaikan diri sendiri (41:46: 45:15) 

Penerima buku amal dari kanan akan diperiksa dg mudah (84:7-9) 

Penerima buku amal dari belakang akan masuk neraka (84:10-12) 

Yang mengerjakan amal dlm keadaan beriman akan diberi pahala (16:97; 
17:19) 

Amal baik akan diganjar 10 kali lipat (6:60) 

Jangan merusak amal (47:33) 

Amal baik 

Baik terhadap orang tua (4:36; 17:23,24) 

Baik pada sanak keluarga (2:177; 16:90; 30:38) 

Baik terhadap tetangga (4:36) 

Berlaku adil (5:8; 6:152; 16:90; 19:9) 

Berlomba dalam kebaikan (4:148) 

Bersyukur (2:152,172,185,243; 3:144; 5:6,89; 14:7; 39:7,66; 45:15) 

Sotong royong (5:2) 

Membelanjakan harta karena Allah (2:177; 17:26) 

Memberi makan pada yang kelaparan (76:8; 90:15,16) 

Memenuhi janji (2:177; 5:1; 16:91,92; 70;32) 

Menahan pandangan/syahwat (24:30,31) 

Mendamaikan (2:224; 4:114; 49:9) 

Mengajak kebajikan dan mencegah kejahatan (3:110) 

Menguasai diri (4:135; 7:201; 18:28; 30:29; 38:26; 79:40,41) 

Mengurus fakir miskin dan anak yatim (2:83,177,215; 4:8,36; 8:41; 9:60; 
17:26; 24:22; 30:38; 51:19; 59:6; 76:8; 90:16) 

Menjadi saksi yang benar (4:135; 5:8; 25:72) 

Menjaga kehormatan/kemaluan (17:32; 23:5,8; 24:30,33,60; 25:68; 33:35; 
70:29,31) 

Menjaga kesucian (2:222; 4:43; 5:86; 22:29; 9:102; 24:21) 

Menjauhkan prasangka (49:12) 

Menyampaikan amanah (2:283; 4:58; 23:8; 70:32) 

Pemaaf (2:109; 3:134,159; 4:149; 5:13; 7:199; 12:92; 24:22; 41:34; 
42:37,40) 


15 



Sabar (2:45,177; 3:172,174,186; 9:39; 11:12; 15:22; 16:126; 20:72,73; 
28:80; 29:60; 33:3; 39:10; 42:43; 46:13; 103:3) 

Tidak mementingkan diri sendiri (2:207,262; 11:51; 59:10; 64:17; 76:8,9; 
92:19,20) 

Amal buruk 

Bohong (25:72) 

Boros/berlebihan (7:31; 17:26,27) 

Congkak/sombong (2:34,87; 4:173; 7:36,40,48,75,76,88,133; 10:75; 9:59: 
14:21; 17:37; 23:46; 25:32: 28:39; 29:39; 31:18; 34:32,33; 38:2,74,75; 
40:47,48,56) 

Dengki/iri hati (113:5) 

Fitnah (2:191) 

Gunjing (49:12) 

Ikut-ikutan tanpa mengetahui (17:36) 

Judi (2:219; 7:90,91) ' 

Kikir/bakhil (4:37; 47:38; 57:24; 59:9; 64:16) 

Khianat (4:105,107; 8:27,58) 

Membunuh (25:68) 

Mencemooh (49:11) 

Mencuri (5:38) 

Mengurangi takaran/timbangan (83:1,3) 

Menim alkohol (2:219; 5:90,91) 

Obrolan tak berguna (23:3; 74:45) 

Pandangan mata yang khianat (40:19) 

Putus asa (39:53) 

Syakwasangka (17:36; 49:12) 

Zina (17:32; 25:68) 

Amanat 

Amanat Tuhan kpd manusia untuk menghormati ibu bapak (31:14) 

Amanat Tuhan ditolak langit, bumi, dan gunung, tapi diterima manusia 
(33:72) 

Ampun 

Allah mengabulkan yang minta ampun (4:110) 

Allah tidak mengampuni dosa syirk (4:48,116; 22:31) 

Larangan memintakan ampun utk orang musyrik (9:113) 

Allah mengampuni yang bertaubat (4:110; 6:54; 7:156; 39:53) 

Allah Pemberi Ampun dan Karunia (2:268,269) 

Malaikat memintakan ampun bagi orang yang bertaubat (40:7) 

Mohon ampun untuk mendapat kebahagiaan (4:64; 11:52; 71:10) 


16 



Orang bertakwa bersegera pada ampunan Allah (3:133) 

Amar ma'ruf 

Perintah melakukan amar ma'ruf (3:104; 31:17) 

Amar ma'ruf merupakan syarat teguhnya kedudukan dan kemenangan 
(40:41) 

Ketentuan melakukan amar ma'ruf: lemah lembut (20:44) 

Ketentuan melakukan amar ma'ruf: sabar dab murah hati (31:17) 

Ketentuan melakukan amar ma'ruf: keteladanan (61:2-3; 2:44) 

Anak 

Anak orang kafir tidak berguna di hadapan Allah (3:10; 3:116) 

Bekas isteri anak angkat bisa dikawini (33:37) 

Doa ingin dapat anak shaleh (3:38; 25:74; 46:15) 

Anak harus berlaku baik thdp bapak ibu (4:36; 6:151; 17:23,24; 29:8; 31:14; 
46:15,17) 

Anak harus diperintah shalat (19:55; 20:132) 

Harus mendidik anak dalam urusan agama (19:55) 

Larangan membunuh anak (6:151; 17:31) 

Kedudukan anak angkat (33:4,5) 

Menyapih anak (31:14; 46:15) 

Menyusukan anak (2:233) 

Anak tidak boleh menyebabkan lupa kepada Allah (63:9) 

Anakshalih (7:189; 52:28) 

Ancaman 

Ancaman bagi yang lebih mencintai bapak, anak, saudara, pasangan, kerabat, 
dan kekayaan daripanda mencintai Allah dan Rasul-Nya (9:24) 

Anjuran 

Anjuran menafkahkan harta di jalan Allah (2:195) 

Anjuran untuk memperhatikan tamsil dalam al-Qur'an (50:58) 

Asa 

Larangan berputus asa (12:87) 

Yang berputus asa adalah orang yang sesat (15:56) 

Asmaul Husna 

Serulah dengan nama-nama yang indah (17:110) 

B 


17 



Baik 

Perintah untuk berlomba dalam kebaikan (5:48) 

Pengertian baik (10:4; 19:60) 

Berlomba dalam kebaikan (2:148) 

Allah mencintai orang yang berbuat baik (3:148) 

Beda antara yang buruk dan baik, walaupun yang buruk lebih menarik (5:100) 
Bencana dan kebaikan, semuanya dari Allah (5:17) 

Syarat menjadi umat terbaik (3:110) 

Pada dasarnya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan adalah untuk diri 
sendiri (17:7) 

Jika berbicara hendaknya yang baik-baik (17:53) 

Manusia diilhami Tuan jalan baik dan buruk (91:8) 

Segala sesuatu harus dikerjakan dengan baik (17:80) 

Bakhil 

Keburukan dan balasan bagi orang yang bakhil (3:180) 

Balasan 

Allah memberi balasan kpd amal seseorang sesuai dengan niatnya (42:20- 
26) 

Balasan masing-masing tergantung amalnya (46:19; 47:4) 

Balasan Allah thd orang yang berbuat kebajikan (76:5-21) 

Balasan Allah thd org kafir dan beriman (41:26-32) 

Pembalasan sesuai dengan perbuatan (4:123-125) 

Allah memberi pembalasan kepada kaum musyrikin (44:16) 

Bersabar dan memaafkan lebih baik daripada membalas (42:39-42) 

Bangkit 

Allah kuasa untuk membangkitkan yang sudah mati (86:8) 

Dari bumi manusia akan dibangkitkan (7:25,57) 

Orang durhaka akan dibangkitkan bersama dengan setan (19:68) 

Kepastian akan datangnya hari kebangkitan (22:5,7) 

Bangsa 

Hikmahnya manusai diciptakan berbangsa-bangsa (49:13) 

Jalan untuk kemajuan bangsa (2:244,245,261,269; 3:193) 

Tak akan bangun suatu bangsa kecuali mereka mengubahnya (13:11) 
Mendamaikan bangsa yang bersengketa (49:9) 

Bangsa yang paling mulia di sisi Tuhan (49:13) 

Bangsa dimusnahkan bila melanggar perintah Allah (17:16) 


18 



Bapak 

Harus berlaku baik kepada ibu-bapak (4:36; 6:151; 17:23,24; 29:8; 31:14; 
46;15,17) 

Muhammad bukan bapak dari Zaid (33:40) 

Baris 

Keharusan umat Islam mempertahankan agama dalam barisan yang teratur 
(61:4) 

Batas 

Allah melarang melampaui batas (11:112; 51:54) 

Hukuman untuk orang yang melampaui batas (51:34) 

Bathil 

Al-Qur'an pemisah yang haq dan bathil (86:13) 

Hukuman bagi yang memakan barang bathil (4:161) 

Yang bathil pasti akan lenyap (17:81; 34:49) 

Larangan mencampuradukkan yang haq dengan yg bathil (2:42) 

Perumpamaan yang haq dan yang bathil (13:17) 

Kebathilan tidak akan mengalahkan kebenaran (34:48-49) 

Jika yang haq datang maka yang bathil akan lenyap (21:18) 

Allah menghapuskan yg bathil dan membenarkan yang haq dengan kalimat- 
kalimat-Nya (42:24) 


Beban 

Allah membebani seseorang sesuai dg kemampuannya (2:286) 

Bekal 

Sebaik-baik bekal adalah takwa (2:197) 

Belan 

Diizinkan untuk membela diri ketika diperlakukan secara zalim, tetapi jika 
memaafkan itu lebih baik. ( 42 : 39 - 40 ) 

Benar 

Jika kebenaran datang, maka kebatilan akan hilang (17:81) 

Katakanlah: Kebenaran itu dari Tuhanmu (18:29) 

Kebenaran akan selalu menang (34:49) 

Keharusan menjaga kebenaran (4:105) 

Al-Qur'an membenarkan kitab sebelumnya (3:3; 10:37; 12:111) 


19 



Benih 

Allah memberi pahala bagaikan benih yg menghasilkan tujuh ratus biji (2:...) 

Bentuk 

Manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna (95:4) 

Berat 

Shalat itu berat, kecuali bagi yang khusyu (2:45) 

Bertaubat 

Allah membimbing siapa yang bertaubat (13:27) 

Bimbing 

Allah membimbing kepada segala ciptaan-Nya (20:50) 

Allah membimbing kepadayang Dia Kehendaki (24:46; 28:56) 

Allah menambah bimbingan kepada yang mengikuti-Nya (47:17) 

Doa untuk mendapatkan bimbingan sempurna (1:5) 

Mengikuti bimbingan Allah pasti akan bahagia (2:5) 

Tak seorang pun dapat membimbing tanpa pertolongan-Nya (7:43) 

Untuk mendapatkan bimbingan perlu keikhlasan/iman (10:9; 13:27) 

Binatang 

Binatang diciptakan utk keperluan manusia (6:142,144; 16:5,66; 23:21; 39:6; 
40:79,80) 

Boros 

Larangan berbuat boros (17:26) 

Pemboros adalah temannya setan (17:27) 

Budi pekerti 

Nabi Muhammad berbudi pekerti agung (68:4) 

Buat 

Perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan (44:43-56; 82:13-16) 
Bencana yg menimpa manusia akibat perbuatannya sendiri (5:79,85) 

Malaikat pencatat perbuatan manusia (50:17; 82:10) 

Segala perbuatan manusia ditimbang di hari kiamat (101:6-11) 

Tiap diri bertanggungjawab atas perbuatannya (74:38) 

Tiap perbuatan manusia kemanfaatannya kembali pada dirinya (29:6,7) 

Tiap manusia menanggung akibat perbuatannya (30:44,45) 

Tuhan mengawasi segala perbuatan manusia (10:61) 

Perbuatan yang dilarang Allah (7:33) 


20 



Perbuatan sebesar sawipun Allah akan membalasnya (31:16) 

Bumi 

Suatu hari bumi dan langit akan diganti dengan yang lain (14:48) 
Banyaknya bumi dan langit (65:12) 

Jangan membuat kerusakan di bumi (2:11) 

Bunuh 

Dosa orang membunuh orang lain tanpa sebab dan pahala yang 
menyelamatkan orang lain (5:32) 

Jangan membunuh anak (6:151; 17:31) 

Hukum membunuh Muslim (4:92,93; 17:33) 

Perintah membunuh orang munafik (4:89,91) 

Buruk 

Manusia diilhami kepada jalan baik dan buruk (91:8) 



21 



Cahaya 

Mereka yang mendapatkan cahaya Ilahi (24:36,38) 

Mereka yang tidak mendapatkan cahaya Ilahi (24:39,40) 

Cerai 

Bercerai hanya boleh dilakukan dua kali (2:229) 

Tidak berdosa menceraikan isteri sebelumm disentuh (2:236) 

Isteri yang sudah dicerai tetap harus diberikan biaya hidup (2:241) 
Hukum-hukum permintaan cerai isteri kepadasuami (2:229) 

Sihir dapat menceraikan suami isteri (2:102) 

Cinta 

Allah mengampuni dosa yang mencintai-Nya (3:31) 

Manusia kikir karena mencintai harta (100:8) 

Manusia tergesa-gesa karena mencintai kehidupan dunia (75:20,26) 
Manusia mencintai harta dengan berlebihan (89:29) 

Cipta 

Bila menciptakan sesuatu Tuhan hanya berkata, "Jadilah" (40:68) 
Langit dan bumi diciptakan dalam enam masa (32:4; 7:54) 

Proses penciptaan manusia (35:11) 

Manusia diciptakan dalam bentuk yang baik (95:4) 

Membangkitkan manusia bagi Allah sama dg menciptakan alam (79:27) 

Coba 

Allah mencoba manusia dengan pemberian-Nya (5:48) 

Anak dan kekayaan adalah cobaan (64:15) 

Cobaan terhadap Nabi Hud dan Shalih (29:38) 

Cobaan thd Nabi Ibrahim dan Luth (29:24,28,31,33,35) 

Cobaan thd Nabi Musa (29:39) 

Cobaan thd Nabi Nuh (29:14,15) 

Cobaan thd Nabi Syuaib (29:36,37) 

Bentuk cobaan Allah (2:155) 

Cobaan buruk dan baik (21:35) 

Ucapan yang baik bila ditimpa cobaan (2:156) 


Cukup 

Manusia menjadi jahat karena merasa cukup (96:6,7) 


22 




Dagang 


23 



Perdagangan hendaknya dilaksanakan suka sama suka (4:29) 

Daging 

Daging babi haram dimakan (2:173) 

Yg banyak berprasangka bagaikan memakan daging saudaranya yg mati 
(49:12) 

Damai 

Harus cinta damai (8:61) 

Cara mendamaikan perang antara kaum muslim (5:3; 49:10) 

Jangan melakukan perdamaian dengan kelemahan (47:35) 

Kedamaian hati orang yang beriman (13:28) 

Perdamaian suami dan isteri (4:128,129) 

Tuhanlah yang mendamaikan hati manusia (8:63) 

Muslim harus cinta perdamaian (8:61) 

Prinsip perdamaian (9:10) 

Dakwah 

Keharusan berdakwah (3:104,110; 16:125,126) 

Petunjuk tentang dakwah (18:27-29) 

Dekat 

Allah lebih dekat kpd manusia daripada urat lehernya (50:16) 

Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah (9:99) 

Orang yang didekatkan kpd Allah memperoleh ketentraman (56:88) 

Demontrasi 

Menurut saya ini ayat tentang dibolehkannya demontrasi (4:148) 

Dera 

Laki/perempuan berzina dihukum dera 100 kali (24:2) 

Yang menuduh berzina dihukum 80 kali dera (24:4) 

Derajat 

Allah mengangkat derajat orang yang dikehendaki (6:83) 

Allah mengangkat derajat seseorang di atas yang lain (6:165) 

Allah mengangkat derajat orang yang berjuang dg harta dan jiwanya (4:95) 
Orang beriman akan memperoleh derajat di sisi Tuhan (8:4) 

Perbedaan derajat diantara Rasul (2:253) 

Tiap orang memperoleh derajat atas apa yang dikerjakannya (6:132; 46:19) 
Tuhan meninggikan derajat siapa yang Dia kehendaki (6:83,165; 43:32) 
Tuhan meninggikan derajat org yang beriman dan berilmu (58:11) 


24 



Diri 

Jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan (2:195) 

Mengorbankan diri demi mencari ridla Allah (2:207) 

Perintah untuk mendirikan shalat (4:103; 20:14; 22:78; 24:56; 29:45; 30:31; 
31:17; 33:33) 

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri (17:15) 

Barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya di mengerjakannya untuk 
(kesulitan) dirinya sendiri (4: 111) 

Barang siapa melihat kebenaran, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri (6: 
104) ’ 

Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya 
sendiri (10: 108; 28: 92) 

Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya is bersyukur (untuk kebaikan) 
dirinya sendiri (27: 40; 31:12) 

Barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri 
(29:6) 

Barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan 
barang siapa berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri (41:46; 
45:15) 

Barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya ia kikir untuk dirinya sendiri 
(47: 38) 

Barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas 
(janji) sendiri (48: 10) 

Manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri (75: 14) 

Doa 

Perintah berdoa kepada Allah (2:186) 

Berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah/Asmaul Husna (7:180) 

Allah mengabulkan doa (2:186; 3:195; 8:9; 11:61; 12:34; 21:84,88,90; 40:60) 
Malaikat mendoakan orang mukmin (40:7,9) 

Doa agar tidak disesatkan setelah dibimbing Allah (3:8) 

Doa mohon ampun, teguhkan pendirian, dan ditolong dalam melawan orang 
kafir (3:147) 

Doa mohon ampun atas dosa yang dilakukan dan meminta diwafatkan dengan 
orang yang banyak berbakti (3:193) 

Doa keselamatan ketika masuk dan keluar, dan meminta kekuatan yang 
menolong (17:80) 

Doa Adam dan Hawa (7:23) 

Doa agar tidak berbalik setelah mendapat bimbingan (3:8) 

Doa Ayyub as (21:83; 38:41) 


25 



Doa berlindung dari api neraka (3:191) 

Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat (2:201; 7:156) 

Doa berlindung dari kaum yang memeras (4:75) 

Doa berlinding dari perbuatan musyrik (14:35,36) 

Dia berlindung dari perbuatan sihir (113:1-5) 

Doa bertambah ilmu (20:114) 

Doa bimbingan yang lurus (1:6; 18:10) 

Cara berdoa (7:55,56) 

Doa Daud as (27:15) 

Doa dihapuskan kesalahan (3:193) 

Hanya Allah yang mengabulkan doa (13:14) 

Doa Ibrahim as (2:124,126,127,129; 14:35-41; 26:83-87; 37:100; 60:4,5) 
Doa Isa as (5:114) 

Doa isteri Fir'aun (66:11) 

Doa jangan dihinakan di hari kiamat (3:194; 26;87) 

Doa Luth as (26:169; 29:30) 

Doa minta dikaruniakan anak shaleh (3:38; 19:6; 21:89; 25:74; 37:100) 

Doa minta ibu/bapak diakrunia Tuhan (17:24) 

Doa minta masuk dan keluar urusan dengan baik (17:80) 

Doa minta tolong dari serangan kafirin (2:250; 3:147; 10:85,86) 

Doa mohon ampun dari dosa (2:285,286; 3:16,147,193; 7:23,151; 23:109,118; 
28:16; 40:7,9; 59:10; 71:28) 

Doa mohon ampun untuk ibu bapak di hari hisab (14:41) 

Doa mohon dimasukkan syurga (40:8; 66:11) 

Doa mohon dipisahkan dari kaum fasik (5:25) 

Doa mohon diselamatkan dari siksa api neraka (3:191-193; 7:47; 25:65,66) 
Doa mohon ditempatkan di tempat yang baik (23:29) 

Doa mohon kebaikan (2:201; 5:25; 7:151; 20:25-28) 

Doa mohon kehancuran orang zalim (10:88) 

Doa mohon kekuasaan (3:26,27) 

Doa mohon keputusan yang hak (5:89) 

Doa mohon kesabaran (7:126) 

Doa mohon kesejahteraan (5:114) 

Doa mohon lepas diri dari iri hati (59:10) 

Doa mohon lepas dari penyakit dan kesusahan (21:83; 38:41) 

Doa mohon dari bisikan jahat (23:97,98; 113:1-5; 114:1-6) 

Doa mohon pertolongan dan ampunan (2:286) 

Doa mohon rahmat (3:26,37; 7:149,151,155; 23:109,118; 66:8) 

Doa mohon pasangan hidup yang baik (25:74) 

Doa mensyukuri nikmat (27:19; 46:15) 

Doa Muhammad SAW (9:128,129) 

Doa Muasaas (2:201; 5:25; 7:151,155; 10:88; 20:25-28; 28:16,17,21) 


26 



Doa naik kapal (11:41) 

Doa Nuh as (11:41,47; 23:26,29; 26:117,118; 54:10; 71:26,28) 

Doa orang kaf ir sia-sia (31:14) 

Doa pengikut Isa (3:53) 

Doa naik kendaraan (43:13,14) 

Doa Sulaiman as (27:19; 38:35) 

Doa supaya dijadikan orang shaleh (12:101; 26:83) 

Doa supaya ditetapkan dalam mendirikan shalat (14:40) 

Doa supaya menang (54:10) 

Doa supaya tidak kaku dalam menyampaikan sesuatu (20:25-28) 

Doa supaya tidak termasuk orang zalim (23:94) 

Doa Syuaib as (7:89) 

Doa supaya terlepas dari musuh (26:169; 28:21) 

Doa Yunus as (21:87) 

Doa Yusuf (12:101) 

Doa minta diwafatkan dalam keadaan baik (3:193; 7:126; 12:101) 

Doa minta dijadikan pewaris syurga (26:85) 

Dosa 

Dosa melakukan kesalahan dan melemparkannya kpd orang lain (4:112) 

Allah tak mengampuni dosa syirk (4:48,116) 

Dosa munafik tak diampuni Allah (9:79,80) 

Dosa besar membawa manusia ke neraka (2:81) 

Dosa disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri (4:79) 

Menjauhi dosa mendapatkan ampunan dan balasan (53:32) 

Orcmg berdosa tak menanggung dosa orang lain (53:38) 

Dosa orang mati tidak diterima taubatnya (4:18) 

Perbuatan baik dapat menghapus dosa (11:114) 

Tiap orang memikul dosanya sendiri (6:164; 17:13,15; 35:18; 53:38) 

Tuhan mengampuni dosa dengan taubat (4:110; 16:119; 39:53; 42:25) 

Tiap dosa akan dibalas (6:120) 

Dosa orang yang mengubah wasiat (2:281) 

Dosa besar (2:85,119,181,182,219,283; 3:178; 4:20,21,48,50,107,112; 

5:2,3,29,63,106; 6:120; 7:33; 26:222; 33:58; 42:37; 45:7; 49:12; 52:32; 
56:25,46; 58:8; 61:12; 67:11; 68:12; 71:4; 76:24; 112:111) 

Sanak famili tidak dapat menebus dosa (70:13) 

Dugaan 

Kelemahan dugaan (10:36) 

Dunia 

Keindahan dunia (3:14) 


27 



Kehidupan dunia hanyalah kesenangan tipu daya (3:186) 

Kehidupan dunia adalah suatu permainan dan hiburan (5:32) 

Perumpamaan kehidupan di dunia (10:24) 

Bagi yang menghendaki dunia, Allah akan memberikan balasan atas 
pekerjaan mereka, dan mereka tidak dirugikan (11:15) 

Dunia hanya sebagian kecil dari kehidupan akhirat (13:26) 

Anak dan harta merupakan perhiasan dunia (18:46) 

Jangan menambakan kenikmatan dunia (17:72) 

Kehidupan dunia hanya kesenangan menipu (57:20) 

Kesenangan dunia menyebabkan manusia sombong (17:83) 

Dunia tempat beribadah/beriman (17:72) 

Anjuran untuk lebih teiliti dalam kehidupan duniawai (64:11) 

Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan duniawi (25:60) 

Penyesalan manusia yg tenggelam dalam kehidupan duniawi (89:24) 

Durhaka 

Perbuatan mendurhakai (10:15; 11:59,63; 14:36; 20:93; 26:216; 33:36) 
Perbuatan durhaka dicatat dalam kitab (83:7) 

Manusia menjadi durhaka karena merasa cukup (96:6,7) 

Keadaan orang durhaka di hari kiamat (83:7-17) 

Contoh balasan untuk manusia durhaka (29:40) 

Celaan terhadap manusia durhaka (29:40) 

Balasan orang yang durhaka (78:21-26) 

Ancaman Allah terhadap perbuatan durhaka (55:31,32,33,35,37) 



Esa 

Dalil keesaan Allah (112:1-4; 6:1,2,3; 37:4) 

Keesaan dan kekuasaan Allah (2:164; 3-190-191; 2:21,22,23; 6:75; 16:22) 


28 



Orang kafir menyangkal keesaan Tuhan (38:7) 
Tanda kesaan Allah (2:164; 13:12,13,15,16,17) 

Etos Kerja 

Etos kerja orang beriman (9:105) 



Faedah 

Harta tak berfaedah untuk menebus doa (111:2) 


29 



Tak berfaedah taubat bila kiamat sudah datang (47:18) 

Fahisyah 

Fahisyah adalah perbuatan yang melampaui batas (23:7) 

Kaum Luth yang pertama kali melakukan fahisyah (7:80; 29:28) 

Kehancuran bagi yang melakukan fahisyah (29:31-35) 

Fasik 

Amal dan ibadahnya kaum fasik tidak diterima oleh Allah (9:53-54) 

Orang munafik adalah orang fasik (9:67) 

Percuma mendoakan orang munafik, tidak diterima (9:80) 

Tidak perlu kagum dengan harta maupun anak-anak orang fasik (9:85) 

Harus tegas terhadap orang fasik (9:94) 

Fir'aun 

Kisah Firaun & Musa disampaikan kpd Nabi Muhammad saw (79:15-17) 
Kekejaman Firaun thd Bani Israil (2:49; 10-83; 28:4) 

Kesombongan Fir'aun (28:38,39) 

Ancaman Firaun kepada tukang sihir yang beriman (20:71) 

Musa dan Harun diperintahkan Allah menghadap Firaun (20:42,43,44,47) 
Perintah Tuhan kpd Musa utk menyelematkan Bani Israil dari Firaun (26:52- 
60) 

Percakapan Musa dengan tukang sihir Firaun (20:64-67) 

Hukuman Tuhan thdp Fir'aun dan kaumnya (7:130,133,136; 28:40,42; 43:48; 
54:41,42) 

Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah (2:50; 17:103; 26:66) 
Tubuh Firaun diselalamatkan Tuhan setelah tenggelam (10:92) 

Tuhan mengazab Firaun di dunia dan akhirat (28:42; 79:25) 

Tuhan sihir Firuan menjadi beriman (20:70,73) 

Pelajaran dari kisah Firaun dan Musa (40:21,22; 43:46,47,48; 
44:17,18,19,20,24,29) 

Fitnah 

Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan (2:191; 2:217) 

Fitrah 

Manusia menurut fitrahnya beragama tauhid (30:30) 

G 


Ganda 


30 



Yang membelanjakan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan 
balasannya (2:261,262) 

Ganggu 

Jika setan menggangu, berlindunglah pada Allah (41:36) 

Gelar 

Jangan memanggil dengan gelar yang buruk (49:11) 

Gemetar 

Bila mendengar al-Qur'an, gemetar kulit orang yang takut kepada Tuhan 
(39:23) 

Golongan 

Golongan kanan (56:8,27,38,90; 74:39; 90:18) 

Golongan kiri (56:9,41; 90:19) 

Balasan untuk golongan kanan (56:27-40) 

Balasan untuk golongan kiri (56:41-58) 

Balasan untuk golongan yang paling dahulu beriman (56:11-26) 

Golongan sedikit mengalahkan gol. Banyak karena Allah (2:249) 

Manusia menjadi bergolong-golong di hari kiamat (30:14) 

Pada hari kiamat manusia dibagi menjadi tiga golongan (56:7) 

Gugur 

Gugur di jalan Allah (47:4) 

Keadaan orang yang gugur di jalan Allah (3:170,171) 

Jangan mengatakan mati thd org yang gugur di jalan Allah (2:154) 

Gugus 

Allah menciptakan gugusan bintang 15:16 

Gunung 

Tuhan menciptakan gunung (41:10) 

Gunung bertasbih (21:79; 38:18) 

Kegunaan penciptaan gunung (16:15; 31;10) 

Gunung beterbangan (56:6; 70:9; 73:14; 77:10; 101:5) 

Gunjing 

Larangan menggunjing orang lain (49:11,12) 

H 


31 



Haid 

Larangan berhubungan di waktu haid (2:222) 

Wanita yang dicerai harus menunggu tiga kali haid (2:228; 65:4) 

Haji 

Perintah menunaikan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim (22:26) 

Seruan untuk mengerjakan haji (22:27) 

Haji wajib bagi yang mampu (3:97) 

Rukun haji (2:158,196,203; 5:2; 22:28,29) 

Etika yang hendak pergi haji (2:197) 

Dilarang berburu selama mengerjakan haji (5:2,96,95) 

Anjuran kepada seseorang seusai melaksanakan haji (2:200) 

Tuhan menghukum yang menghalangi naik haji (22:25) 

Hak/haq 

Dalam harta orang kaya ada hak untuk orang miskin (51:19) 

Keharusan memberikan hak orang yang lemah (4:127,128) 

Al-Qur'an memisahkan antara yang haq dan bathil (86:13) 

Dilarang mencampuradukkan antara yang haq dan bathil (2:42) 

Halal 

Makanan yang dihalalkan (5:4,5) 

Perintah untuk makan yang halal (2:168) 

Haram 

Makanan yang diharamkan (2:173; 5:3) 

Harga 

Jangan menjual ayat Allah dengan harga murah (2:41; 9:9) 

Jangan tukar perjanjian dengan Tuhan dengan harga murah (16:95) 

Hari- 

Hari akhirat (22:33; 24:2; 29:36; 60:6; 74:53) 

Hari berhimpun/berkumpul (2:281; 25:17; 27:83; 34:40; 41:19) 

Hari hisab/perhitungan (38:16,26,53; 40:27) 

Hari Kiamat (18:21,28,36,52,105; 19:95; 20:15,100,101,124; 21:47,49,103; 
22:1,7,9,17,55,56,69; 23:16; 25:11,69; 26:82; 28:41,42,61,71,72; dai.) 
Hari anak dan harta tak berguna (26:88) 

Hari pembalasan (37:20; 38:78; 44:16; 54:6; 60:3; 70:26; 74:46) 

Sehari kadarnya 50.000 tahun (70:4) 

Sehari sama dengan 1000 tahun (22:47; 32:5) 

Yang percaya hari kiamat akan mendapat pahala (4:162) 


32 



Harta 

Harta orang kafir tidak berguna dalam pandangan Allah (3:10; 3:116) 

Harta tidak berhenti beredar di kalangan orang kaya saja (59:7) 

Harta adalah ujian (3:186) 

Harta dan anak adalah hiasan dunia (18:46) 

Harta tak berfaedah untuk menebus dosa (111:2) 

Hati 

Orang yang lalai, memiliki hati tapi tidak mau untuk menyadari (7:179) 

Allah mengunci hati yang mengunci hawa nafsu (2:7,88; 42:24; 45:23; 
47:16,24; 57:16; 63:3; 74:31) 

Allah menutup hati orang yang berpaling setelah diperingatkan (18:57) 
Ketenteraman hati bisa diraih dengan mengingat Allah (13:28) 

Orang yang buta hati tidak dapat memahami kebenaran (22:46) 

Hidup 

Allah yang menghidupkan dan mematikan (2:258; 15:23; 50:43) 

Akhir kehidupan adalah pertemuan dengan Allah (6:31; 10:42; 13:2; 84:6) 
Kehidupan akhirat ditentukan oleh amal di dunia (3:77; 17:13-15; 21:94; 
33:35; 43:80; 45:29,30; 50:18; 82:13,14; 83:7,18) 

Kehidupan dunia hanya permainan (6:32; 29:64, 65; 57:20) 

Berhati-hatilah dalam kehidupan dunia (64:11) 

Kehidupan sebenarnya adalah di akhirat (29:64-65) 

Lebih singkat kehidupan di dunia daripada akhirat (23:114) 

Kehidupan akhirat lebih baik dan kekal (28:60; 87:17) 

Hidup manusia penuh dengan perjuangan (90:4,10-12) 

Setiap umat mempunyai batas hidup yg telah ditentukan (7:34) 

Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia (18:46) 

Penyesalan manusia yg tenggelam dalam kehidupan dunia (89:23-26) 

Proses kehidupan manusia bertahap (40:67; 84:19) 

Hijrah 

Orang ikut hijrah kemudian mati terbunuh mendapatkan pahala (4:100) 
Balasan bagi org yang mati dan sedang berhijrah di jalan Allah (22:58-62) 
Kewajiban hijrah di jalan Allah (4:72,100) 


Hud dan Kaum Ad 

Kisah Nabi Hud dan Kaum Ad (11:50-60) 

Hukum 

Allah tidak menghukum sumpah yang terlanjur dan tidak disenjaga (2:225) 


33 



Hukuman bagi pencuri: potong tangan (5:38-39) 

Nyawa dibalas dengan nyawa ...tetapi jika memaafkan itu lebih baik (5:45) 
Yang tidak berhukum dengan ketentuan Allah, zalim (5:45) 

Allah tidak menghukum bila bertaubat (5:39; 7:153; 8:33) 

Hukuman bagi hamba sahaya yang berzina (4:25) 

Hukuman Fahisyah (4:15,16) 

Hukum membunuh orang Muslim (4:92,93; 17:33) 

Hukum menuduh wanita baik berzina (24:4) 

Hukum perang (2:190-193; 8:39; 9:4,28,122,123; 22:39,40) 

Perintah untuk memutuskan hukum sesuai dengan Kitab Allah (5:47) 
Perintah untuk menegakkan hukum dengan adil (4:135; 5:8; 25:72) 

Hukum qishash (2:178,179) 

Tuhan tak menghukum kaum sebelum diperingatkan (17:16; 28:59) 

Tuhan tak menghukum suatu negeri yg penduduknya berbuat baik (11:17) 

Hutang 

Harus ada saksi dalam berhutang (2:283) 

Jaminan dan pinjaman hutang hendaknya tertulis (2:282,283) 

Memberi keringanan penundaan waktu pembayaran hutang (2:280) 

Orang mati hendaknya dilunasi hutangnya (4:12) 


I 


Ibadah 


34 



Kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah (40:14) 

Pokok-pokok ibadah (2:177) 

Beribadah dengan penuh ikhlas (39:2) 

Ka'bah sebagai pusat peribadatan (5:97) 

Tak ada toleransi dlm peribadatan dan keimanan (109:1-6) 

Makna ibadah: ketaatan (9:31) 

Makna ibadah: ketundukan atau kepatuhan (36:60-61) 

Makna ibadah: doa agar terjaga keselamatannya (40:60) 

Perintah hanya beribadah kepada Allah (2:21; 16:36; 36:61; 51:56) 

Fungsi ibadah: mendekatkan diri kepada Allah (39:3; 26:217-218; 2:186) 
Fungsi ibadah: tanda kesyukuran (2:152; 27:40) 

Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan (51:56) 

Iblis 

Alasan Iblis tidak mau menuruti perintah Allah bersujud kpd Adam (7:12) 
Iblis diusir oleh Allah karena menyombongkan diri (7:13,18) 

Iblis meminta waktu sampai hari kebangkitan untuk menggoda manusia dan 
dikabulkan permintaannya itu oleh Allah (7:14-15) 

Pernyataan Iblis untuk selalu menggoda manusia (7:16) 

Iblis akan menggoda manusia dari berbagai penjuru dan mengajak manusia 
untuk tidak bersyukur atas rahmat Allah (7:17) 

Iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam (2:34) 

Iblis diberi waktu untuk menggoda (7:15; 38:80,81) 

Iblis membangkang karena sombong (2:35; 38:75,76) 

Ibrahim 

Agama Nabi Ibrahim (3:67) 

Agama Nabi Ibrahim agama Islam (2:130-133) 

Ibrahim berhenti berdoa utk bapaknya setelah jelas memusuhi Tuhan 
(9:114) 

Doa Ibrahim (2:126-129; 14:35-41; 26:83-86) 

Kenabian Ibrahim dan keturunannya (29:27; 38:45,46; 57:26) 

Ibu 

Ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh (2:233) 
Hendaknya bersikap baik kepada orang tua, terutama Ibu (2:83; 6:151; 
17:23,24; ) 

Perintah merendahkan diri di hadapan ibu-bapak (46:15-17) 

Doa untuk bapak-ibu (17:24; 71:28) 

Ikhlas 

Perintah menyembah Allah dengan ikhlas (7: 29; 10:22; 31:32; 39:14; 40:14) 


35 



Ikut 

Larangan mengikuti yang tidak diketahui, karena pendengaran, penghlihatan, 
dan nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban (17:36) 

Ilham 

Allah mengilhami manusia kebaikan dan kebuyrukan (91:8) 

Ilmu 

Allah mengangkat derajat org yg berilmu (58:11) 

Ayat al-Qur'an berisi ilmu pengetahuan (21:30-33; 23:12-14; 39:6) 

Doa mohon ditambah ilmu (20:114) 

Ilmu ghaib (68:47) 

Hanya orang berakal yang memiliki ilmu (2:269; 39:9) 

Luasnya ilmu Tuhan tak terhingga (18:109; 31:27) 

Manusia dapat menguasai alam dg ilmu (21:79,82; 45:12,13) 

Nabi dikaruniai ilmu dari Tuhan (21:79) 

Nabi diutus untuk mengajar ilmu bagi manusia (2:151) 

Ilmu pengetahuan (19:43; 20:114; 22:3,8; 30:29,56; 31:20; 45:17,24; 47:15) 
Perintah untuk mempelajari ilmu agama (9:122) 

Perintah mempelajari alam dg akal dan ilmu (3:190,191; 10:5,6; 13:3,4; 
16:11,16; 17:12; 35:27,28) 

Perintah mempelajari kota yg dihancurkan dengan ilmu (22:44,45) 

Perintah mempelajari sejarah bangsa-bangsa dg ilmu (12:111; 30:9; 35:44) 
Ilmu Tuhan (45:23; 46:23; 65:12; 67:26; 72:28) 

Ilmu Tuhan dan bukti kekuasaan-Nya (6:38) 

Tulis dan baca adalah kunci ilmu pengetahuan (96:1-6) 

Iman 

Ciri-ciri orang beriman: jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar, bila 
dibacakan ayat-ayat-Nya bertambah imannya, mendirikan shalat, 
menafkahkan sebagian rizki, dan berani menghadapi orang kafir (8:2,3,15) 
Orang beriman dilarang berkhianat (8:27) 

Orang yang beriman berhijrah, berjihad, dan memberikan bantuan (8:74) 
Jika Tuhan menghendaki, semua manusia di bumi beriman (10:99) 

Tidak akan beriman seseorang kecuali dengan izin Allah (10:100) 

Orang yang beriman di akhirat wajahnya putih berseri (3:107) 

Allah memberikan karunia bagi orang yang beriman (3:152; 3:164) 

Orang yang beriman pelindungnya cukup Allah (3:173) 

Siapa yang beriman tidak perlu khawatir dan bersedih (6:48) 

Intisari iman (49:15) 

Pengaruh iman: ketenangan jiwa (13:28) 


36 



Pengaruh iman: menjadi merdeka, hanya tunduk kepada Allah (3:154) 
Pengaruh iman: tidak takut mati (3:145; 11:6) 

Pengaruh iman: tidak takut miskin (29:60) 

Pengaruh iman: dinajikan kehidupan yang lebih baik (16:97; 40:51) 

Orang yang beriman akan selalu diuji (29:2,3) 

Perintah merendahkan diri thdp orang beriman (15:88) 

Orang beriman kpd Allah bagaikan memegang tali buhul yang amat kuat 
(2:256) 

Unsur iman (3:179) 

Menambah keimanan (3:173) 

Sikap lemah iman dalam menghadapi cobaan (29:10,11) 

Ciri iman sebenarnya (49:14) 

Allah pelindung orang beriman (2:257) 

Infak 

Infak sebagai tanda atau bukti kebajikan (3:92) 

Ingat 

Al-Qur'an menulis peringatan berulang-ulang (17:41) 

Ingatlah Allah, niscaya akan mendapatkan rahmat (2:152) 

Mengingat Allah akan menenteramkan hati (13:19) 

Mengingat Allah mendatangkan keberuntungan (62:10) 

Mengingat Allah menambah keyakinan (8:45) 

Akibat tidak mengindahkan peringatan (18:56-59) 

Peringatan hanya berguna bagi yg takut kpd Allah (36:11) 

Peringatan kpd orang beriman (59:18-21) 

Peringatan supaya menjauhi kemusyrikan (39:64-66) 

Peringatan Tuhan kpd manusia nyg tak tahu diri (80:17-42) 

Peringatan Tuhan kepada Nabi Nuh (11:46) 

Ingkar 

Sifat orang yang mengingkari agama (107:1-7) 

Jangan mengingkari nikmat Allah (2:152) 

Nasib orang mengingkari ayat Tuhan (40:69,70-76) 

Iri 

Larangan iri thdp bagian orang lain (4:32) 

Isa 

Penciptaan Nabi Isa (3:47) 

Pengikut Nabi Isa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah (3:52) 
Penciptaan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam (3:59) 

Isa menjadi saksi di hari kiamat ttg apa yg diperselisihkan (4:159) 


37 



Nabi Isa mengajak kaumnya menyembah Allah (43:63) 

Isa tidak mati dibunuh (4:157,158) 

Isa utusan Allah (4:171,172; 5:75) 

Allah mengangkat Isa (4:158) 

Bantahan Allah thd yang mendogmakan Isa sebagai Tuhan (5:72-75) 
Kelahiran Isa tanpa Bapak (3:45-49; 19:23-26) 

Pandangan al-Qur'an tdp Isa (4:171,172) 

Penjelasan Allah tentang Nabi Isa (5:75) 

Pengikut Nabi Isa adalah Muslim (5:111) 

Klarifikasi Nabi Isa thd apa yang disangkakan orang kepadanya (5:116) 
Nabi Isa tdk disalib & tdk pula dibunuh, tetapi diangkat Allah (4:157-158) 

Islam 

Islam agama yang dipeluk Ibrahim (2:132) 

Islam adalah pegangan yang kuat (31:22) 

Islam adalah petunjuk yg lurus (3:20; 72:14) 

Hubungan Islam dan kafir tdk dilarang asal tidak memusuhi (60:7,8,9) 
Perintah memasuki Islam scr keseluruhan (2:208; 4:125; 6:153,162) 

Pokok ajaran Islam (2:2,3,4,5) 

Islam satu-satunya agama yang diridlai Tuhan (3:19,85) 

Tdk ada paksaan dalam memeluk agam Islam (2:256; 18:29) 

Tak toleransi keimanan dan peribadatan dalam Islam (3:64; 109:1-6) 
Tuhan menamai pemeluk Islam (22:78) 

Umat Islam lebih baik dari yang lain (3:110) 

Yang beragama selain Islam akan merugi (3:85) 

Israil 

Kemusyrikan Israil (7:138,146,150) 

Israil tdk percaya pd keterangan Tuhan dan membunuh nabi (2:61) 
Peringatan thd Israil (5:77) 

Keimanan Israil susah diharapkan di masa Nabi Muhammad Saw (2:75-78) 
Tanah yang dijanjikan kepada Israil (26:59) 

Israil enggan memasuki Palestina (5:20-26) 

Bani Israil dikutuk oleh Allah dan dijadikan saling bermusuhan (4:13-14) 
Israil dilaknat oleh Allah dan nabi-nabi (5:13,14,78,69) 

Kecelakaan untuk Israil (2:79,80; 17:4,5) 

Isteri 

Dipersilakan untuk mencampuri isteri sekehendak kita, tetapi harus 
didasarkan kepada ketakwaan (2:223) 

Beristeri lebih dari satu (4:3) 

Boleh menikahi isteri bekas anak angkat (33:37) 


38 



Cara menggauli isteri (4:19) 

Dilarang menikahi isteri bekas ayah (4:22) 

Dilarang memperisteri ibu (4:23) 

Dilarang memperisteri wanita bersuami (4:24) 

Ketentuan Allah thd isteri Nabi (33:28-34) 

Isteri Luth dan Nuh berkhianat (66:10) 

Isteri Firaun beriman (66:11) 

Nafkah kepada isteri yang dicerai (2:241) 

Tak boleh mengambil kembali harta yg sdh diberikan kpd isteri (4:20) 

Tak ada iddah isteri yg dicerai sebelum dicampur (33:49) 

Isteri yg dicerai sblm dicampur hendaknya diberi mut'ah (2:236) 

Org yang beriman dan beramal shalih mendapat isteri suci di syurga (77:36) 

Istirahat 

Allah menjadikan malam untuk beristirahat (10:67) 

Allah menidurkan manusia untuk beristirahat (78:9) 

Org beriman dan beramal shalih mendapat tempat istirahat yg indah (18:31) 
Orar\g zalim mendapatkan tempat istirahat yang jelas (18:29) 



Jadilah 


39 



Jika Tuhan berkehendak menjadikan sesuatu, Dia cukup berkata "Jadilah" 
(2:117; 3:47,59,149; 6:73; 16:40; 36:82; 40:68) 

Jahat 

Tiap negerf i ada penjahat yang besar (6:123) 

Kejahatan malam (113:3) 

Kejahatan setan (113:2; 114:4) 

Jalan 

Jalan Allah (2:154,190,195,209,217,218,244,245,254,261,262; 3:13,146 
,157,169,195; 4:74,75,76,84,89,94,95,98,100,160; 5:54; 6:116; 7:45,86; 
8:36,47,60,72,74; 9:9,19,20,24,34,38,41,60,81,98,99,111; 10:88, dll) 

Jalan bathil (2:188,256; 4:161; 9:34) 

Jalan bengkok (11:19; 16:9) 

Jalan buruk (17:32) 

Doa mohon bimbingan ke jalan yang lurus (1:5,6) 

Jalan ke neraka (5:16) 

Jalan mudah (92:7) 

Ketika melihat siksa org kaf ir bertanya adakah jalan kembali ke dunia 
(42:44) 

Orang yg membantah ayat Tuhan takkan mendapat jalan keluar dan disiksa 
(42:35; 65:2) 

Nabi Muhammad menempuh jalan lurus (6:161; 23:73,74; 36:4; 43:43; 
52:52) 

Qur'an menunjukkan jalan lurus (5:16; 14:1) 

Jalan sesat (4:51,76,115,141,150,169; 6:55,153; 7:142; 10:12,89) 

Jalan sukar (90:11; 92:10) 

Tuhan memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Mas j i d i I Haram ke 
Mas j i d i I Aqsha (17:1) 

Tuhan memperjalankan gunung ketika hari kiamat (91:8) 

Tujuh jalan (23:17) 

Jalan yang benar (2:256; 4:44,143; 5:35; 6:55; 11:12; 13:33; 16:9; 17:48,72; 
20:82; 25:17; 28:22; 29:61; 32:21; 33:67; 40:29,37,38) 

Jalan yang lurus (2:142,213; 1:6,7; 6:153,161; 7:16; 10:25,89; 11:56; 15:41; 
16:9,76,121; 17:9: 19:35,45; 20:135; 22:54,67; 23:73,74; 24:46; 31:32; 
35:4; 36:61; 37:118; 38:22; 41:6; 42:52; 43:43; 45:37,48,61,64; 46:36; 
48:20; 60:1; 67:22; 68:7; 72:14,16; 76:3; 81,29; 48:2; 49:2 
Jangan 

Jangan berbuat zina (17:32) 

Jangan diperdaya kehidupan dunia (31:33) 

Jangan membunuh jiwa yang diharamkan (17:33) 

Jangan mengikuti hawa nafsu (4:135) 


40 



Jangan mengikuti yang tidak kamu ketahui (17:36) 

Jangan merusak harta anak yatim (17:34) 

Jangan pecah belah agama (17:32) 

J anji 

Janji Tuhan (2:51,80,125,282; 3:81,187; 5:12; 6:68; 7:72,135, 172,169; 
6:134; 8:71; 13:31,38; 15:85; 16:61; 18:21; 19:61; 20:15; 21:40; 22:7; 
29:5,53; dll) 

Janji para nabi kpd Allah ttg kenabian Muhammad (3:81) 

Janji para nabi untuk menyampaikan agama (33:7) 

Perintah untuk memenuhi janji (2:177; 5:1; 16:91,92; 17:32) 

Janji Allah adalah benar (35:5) 

Janji Allah pasti terjadi (77:7) 

Janji Allah kepada orang mukmin (67:12) 

Janji Allah utk orang bertakwa (3:15-17) 

Balasan terhadap yg melanggar janji (48:10) 

Janji hendaknya disaksikan dua orang laki-laki (2:282) 

Jaminan janji dengan harta (2:283) 

Jangan mengadakan janji kawin secara rahasia (2:235) 

Perjanjian muamalah hendaknya tertulis (2:283) 

Janji setan (2:268) 

Org munafik tak menepati janji dengan Yahudi (59:11,12) 

Israil mengingkari janjinya kepada Tuhan (2:83-85) 

Jauhi 

Jauhi dosa dan perbuatan keji (42:37) 

Jauhi wanita yang haid (2:222) 

Jelas 

Allah menjelaskan ayat-au=yat bagi kaum yg berakal (30:28) 

Allah menjelaskan sesuatu menurut hakikat sebenarnya (24:25,59,61) 
Ayat-ayat yang jelas dan kurang jelas (3:7) 

Tuhan menurunkan al-Qur'an yg menjelaskan (24:46; 27:1,76) 

Jilbab 

Perintah mengenakan jilbab (24:31; 33:59) 

Jibril 

Jibril dan malaikat-malaikat naik ke langit menghadap Tuhan (70:4) 
Memusuhi Jibril berarti memusuhi yang mengutusnya (2:97,98) 

Jibril menjelma menjadi manusia (19:17) 

Muhammad bertemu dg Jibril dalam bentuk aslinya (53:6,13) 


41 



Jibril pembawa al-Qur'an yg berbahasa Arab (16:102; 26:193,195) 
Jibril utusan Allah (40:15) 

Jibril turun dengan perintah Allah (19:64) 

Jihad 

Perintah berjihad (22:78) 

Berjihad dengan jiwa dan harta (2:189-192) 

Berjihad dengan harta (8:72) 

Keharusan mempertebal semangat jihad (8:61-65) 

Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad (3:156) 

Pahala bagi yg berjihad di jalan Allah (2:173; 4:74; 9:98,99) 
Perbedaan org yang berjihad dan yang tidak (4:95) 

Uzur yang dibenarkan utk tidak ikut berjihad (9:91-93) 

Jin 

Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada-Nya (51:56) 

Jin diciptakan dari api (15:27; 55:15) 

Golongan jin banyak yg menyesatkan manusia (6:128) 

Iblis dari golongan jin (18:50) 

Islamnya jin setelah mendengarkan al-Qur'an (72:1-7) 

Jin dan manusia ditantang utk melintasi angkasa (55:33) 

Orang musyrik menjadikan jin sebagai sekutu Allah (6:100) 
Penyiaran al-Qur'an pada gol. Jin (46:29-32) 

Surat al-Jin (72) 

Jiwa 

Penghargaan Allah thd jiwa yang terang (89:27-30) 

Jiwa seseorang dalam kekuasaan Allah (39:42) 

Tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati (39:42) 

Judi 

Larangan berjudi (5:90,91) 

Jumat 

Perintah untuk melaksanakan shalat Jumat (62:9) 

Surat al-Jumuah ((62) 

Junub 

Larangan shalat utk orang junub sebelum mandi (4:43; 5:6) 



Orang yang layak memelihara Ka'bah (2:18,19) 

Pemindahan kiblat ke arah Ka'bah (2:142-145) 

Ka'bah rumah suci tempat beribadah (5:97) 

Ka'bah sebagai kiblat umat Islam (2:142-145,150) 

Kebenaran mimpi Muhammad Saw memasuki Ka'bah (48:27) 

Kafir 

Mengatakan bahwa Allah adalah ketiga dari Trinitas, kafir (5:73) 

Kafir berarti mengingkari kekuasaan Allah (2:28,29) 

Kaf ir buta thd bimbingan Allah (41:4,5) 

Kaf ir karena mengingkari nikmat Allah (16:112) 

Kaf ir kepada kekuasaan Allah karena sombong (40:56) 

Orang kafir mengingkari hari berbangkit (27:67,68) 

Orang kafir manghalangi manusia ke jalan Allah (47:1,3) 

Kesombongan orang kafir (3:24) 

Orang kafir di akhirat wajahnya tampak hitam (3:106) 

Anggap enteng saja menghadapi orang kafir (3:111) 

Perumpamaan nafkah yang diberikan orang kafir (3:117) 

Perumpamaan sedekah yang diberikan oleh orang kafir (2:264) 

Anak orang kafir tidak berguna di hadapan Allah (3:10; 3:116) 

Orang yang mengatakan Allah adalah Almasih putra Maryam, kaf ir (5:17) 
Beratnya dosa orang kafir (5:36; 5:72) 

Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang kafir (5:67) 
Pernyataan orang kafir dan akibatnya di akhirat (6:29-31) 

Amal orang kaf ir laksana fatamorgana (24:39) 

Orang kafir tidak mempunyai penolong (9:71) 

Akibat kekaf iran (4:150,151; 30:10) 

Allah menghinakan orang kafir di hari kiamat (16:27-29) 

Ancaman Allah thd orang kafir/murtad (2:10-13; 47:20-16; 67:17-24) 

Azab yang diderita orang kafir di akhirat (67:6,7,8,11) 

Golongan kafir (2:6,7) 

Hapus amalan bila kaf ir setelah beriman (5:5) 

Berhubungan dg org kafir tak dilarang selama tak memusuhi Allah (60:7-9) 
Larangan berpihak kepada orang kafir (3:28) 

Orang kaf ir lebih menyukai kehidupan dunia (14:3) 

Orang kaf ir mendapatkan kesenangan sementara (2:216; 3:196,197) 
Balasan thd orang kafir (35:7; 41:26-28; 76:4) 

Orang kafir pelindungnya setan (2:257) 

Orang kafir pasti hancur (47:8-10,13) 

Perbandingan kafir dan mukmin (32:12; 39:10,15,16) 

Segala perbuatan orang kafir sia-sia (11:16; 15:14; 25:23;47:8,9) 

Orang kafir tidak dapat memahami al-Qur'an (17:45,46) 


43 



Orang kafir tinggal di neraka berabad-abad (78:23) 

Tuhan menutup hati dan telinga orang kafir (2:18; 17:46) 

Kalah 

Kekalahan itu dari diri kita sendiri (3:165) 

Karun 

Kesombongan karun (28:78) 

Karun memiliki kunci harta yang berat (28:76) 

Siksa Tuhan kepada Karun (28:78,81; 29:39,40) 

Karunia 

Manusia tidak akan mampu menghitung karunia atau nikmat Allah (14:34; 
16:18) 

Kata 

Kata-kata yang baik lebih baik dari sedekah yang disertai ganggaun (2:263) 
Diantara Rasul ada yang berkata langsung dengan Tuhan (2:253) 

Perkataan yang berat (73:5) 

Di syurga tidak ada perkataan yang sia-sia (56:25) 

Kawin 

Anjuran berkawin (4:22,23) 

Beberapa hukum kawin (4:22,23) 

Halal mengawini wanita ahli kitab (5:6) 

Larangan mengawini ibu, anak (4:23) 

Larangan mengawini isteri Nabi Muhammad setelah beliau wafat (33:53) 
Kawin lebih dari satu (4:3) 

Mas kawin (33:55) 

Nabi Muhammad tak boleh kawin lagi setelah turun ayat ini (33:52) 

Setelah tiga kali cerai harus kawin dulu dengan suami lain (2:230) 

Kebaikan 

Perintah untuk berlomba dalam kebaikan (2:148) 

Hakikat kebaikan (2:171) 

Kebaikan sekecil apapun mendapatkan pahala (99:6) 

Kebaikan seseorang pahalanya untuk dirinya (29:6,7) 

Kebenaran 

Jangan mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan (2:42) 

Jangan menyembunyikan kebenaran (2:42) 

Kebenaran itu dari Tuhan (2:147) 

Yang menyembunyikan kebenaran dari Allah akan dilaknat (2:159) 


44 



Akibat orang yang menyembunyikan kebenaran (2:174) 

Petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah (3:73) 

Kebenaran datang dari Tuhan, kita tidak usah ragu (10:94) 

Bukti kebenaran yg mengharuskan kita mensyukurinya (28:71-73) 

Bukti kekuasaan dan kebenaran Allah (3:27,28) 

Larangan mentaati orang yang mendustakan kebenaran (68:8-16) 

Nabi Muhammad pembawa kebenaran (35:24-26) 

Kebenaran selalu mengalahkan kebathilan (34:49) 

Setiap kebenaran pada awalnya ditolak (14:8-12) 

Kehendak 

Jika Allah menghendaki, pasti manusia akan dijadikan satu bangsa (11:118) 
Allah mengazab dan mengampuni siapa saja yang dikehendaki (5:40) 

Allah menyesat dan menempat orang di jalan lurus (6:39) 

Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki-Nya (6:125) 

Allah akan memusnahkan manusia dan menggantinya dengan yang lain, jika Ia 
menghendaki (6:133) 

Sekiranya Allah menghendaki semua manusia diberi-Nya petunjuk (13:31) 
Allah memberi petunjuk kepada kepada yang dikehendaki (14:4) 

Jika Allah menghendaki, Ia akan menghapus kamu dan menggantimu dengan 
makhluk nbaru (14:19) 

Jika Allah menghendaki, pasti kamu dijadikan-Nya sebagai satu umat 
(16:93) 

Manusia akan mendapatkan apa yang dikehendakinya (17:18-19) 

Kejahatan 

Berlindung kepada Allah dari segala kejahatan (113:1-5) 

Nafsu selalu mendorong pada kejahatan kecuali yg dirahmati Allah (12:53) 
Perbuatan jahat akan menimpa dirinya sendiri (45:15) 

Shalat mencegah kejahatan (29:45) 

Kejahatan sekecil apapun akan dibalas (99:8) 

Kekal 

Kehidupan akhirat kekal (28:60; 87:17) 

Kehidupan syurga kekal (31:8,9) 

Kekayaan 

Kekayaan dan perhiasan dunia merupakan kesenangan dunia (43:35) 
Kemiskinan dan kekayaan merupakan ujian Tuhan (89:15,16) 

Perintah untuk mengurusi kekayaan anak yatim (4:5,6) 

Kelapangan 

Allah memberi kelapangan sesudah kesempitan (65:7) 


45 



Keluarga 

Perintah mendirikan shalat kepada keluarga dan bersabar dalam 
melaksanakannya (20:132) 

Menjaga diri dan keluarga dari api neraka (66:6) 

Orang-orang rugi adalah yg merugikan diri sendiri & keluarganya di hari 
kiamat (39:15) 

Anjuran mewujudkan keluarga berencana (2:233; 4:9; 13:11; 24:33; 46:15) 
Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan (13:38) 

Keutamaan keluarga Ibrahim dan Imron (3:33) 

Kemaluan 

Kemaluan hanya untuk isteri (23:6; 70:30) 

Kemaluan hanya untuk suami (24:31) 

Perintah menjaga kemaluan (23:5; 24:30,31; 70:29) 

Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan ujian Tuhan (89:16) 

Kesalahan 

Larangan mencari-cari kesalahan orang lain (49:12) 

Khianat 

Larangan berkhianat (8:27) 

Allah tidak menyukai orang berkhianat (8:58-60) 

Khusyu 

Bermohon harus dengan khusyu (2:45) 

Kiamat 

Tuhan merahasiakan datangnya hari kiamat (20:15) 

Yang tahu terjadinya kiamat hanya Allah (7:187; 33:63; 43:85; 53:58; 
67:26) 

Pengetahuan tentang hari kiamat hanya pada Allah (43:85) 

Kiamat tak dapat diminta maju/mundur oleh seseorang (34:30) 

Hari kiamat dan huru-haranya (75:7-15) 

Kiamat hari berkumpulnya segala makhluk (11:103) 

Peristiwa terjadinya hari kiamat (69:13-18) 

Kejadian kiamat telah dekat (53:58) 

Kepastian datangnya kiamat (16:1; 22:7; 18:21; 40:54) 

Tanda-tanda datangnya hari kiamat (27:82,87) 

Pada hari kiamat setiap jiwa akan teringat apa yang dikerjakannya (81:1-14) 
Orang mukmin dan kaf ir dipisahkan pada hari kiamat (36:59) 

Hari kiamat disaksikan oleh segenap makhluk (11:103) 

Anggota tubuh menjadi saksi di hari kiamat (36:65; 41:20-22; 75:14) 


46 



Beberapa kejadian pada hari kiamat (18:47-49) 

Di hari kiamat manusia teringat perbuatannya (79:34,35; 81:14) 

Iblis menggoda sampai hari kiamat (38:81) 

Iblis minta tangguh sampai hari kiamat (38:79) 

Kafir mengingkari hari kiamat (34:3) 

Kaum Ad dan tsamud dibinasakan karena mendustakanhari kiamat (69:4-6) 
Keadaan manusia di hari kiamat setelah dihisab (69:19-32; 101:6-10) 

Keadaan orang durhaka pada hari kiamat (54:47,48; 83:7-10,16,17) 

Keadaan orang mukmin di hari kiamat (36:55-58; 54:54,55) 

Kedahsyatan hari kiamat (22:1,2; 23:101-104; 56:4-6; 69:13-16; 81:1-13; 
99:1-6; 101:1-5) 

Manusia dibangkitkan pada hari kiamat (23:16; 30:55-57; 36:79; 71:18) 
Manusia bangkit dari kubur sesuai amal perbuatannya pd hari kiamat (99:6) 
Pada hari kiamat manusia terbagi ke dalam tiga golongan (56:6) 

Pada hari kiamat para rasul ditanya ttg umatnya (5:109) 

Perbuatan baik dan buruk ditimbang di hari kiamat (101:6,8) 

Tiap umat berlutut utk melihat catatan amalnya di hari kiamat (45:28) 

Tuhan menghidupkan manusia seperti semula di hari kiamat (75:3,4) 

Tuhan menghukum adil di hari kiamat (21:47) 

Kiasan/perumpamaan 

Kiasan anjing yang kehausan (7:176) 

Kiasan air dengan buih (13:17) 

Kiasan berupa nyamuk (2:26) 

Kiasan debu di atas batu (2:264) 

Kiasan fananya hidup di dunia (18:45) 

Kiasan fatamorgan di gurun pasir (24:39) 

Kiasan hamba sahaya dan yang merdeka (16:75) 

Kiasan kebun yang disiram hujan (2:265) 

Kiasan kebun yang ditiup angin (22:266) 

Kiasan keledai yang membawa kitab (62:5) 

Kiasan lebah yang menghasilkan madu (16:68,69) 

Kiasan memanggil burung yang sudah mati (2:260) 

Kiasan negeri yg tadinya aman kemudian melalikan karunia Tuhan (16:112) 
Kiasan orang bisu dan orang adil (16:76) 

Kiasan orang kaya dan miskin (18:32-44) 

Kiasan orang yang menyalakan api (2:17) 

Kiasan orang yang menyekutukan Allah (22:31) 

Kiasan orang yang menyumbat telinga karena takut petir (2:19) 

Kiasan orang yang tersesat (6:71) 

Kiasan pelita dalam kaca (24:35) 

Kiasan pohon yang baik (14:24) 


47 



Kiasan pohon yang jelek (14:26) 

Kiasan rumah laba-laba (29:41) 

Kiasan sebutir gandum yg menghasilkan 700 biji (2:261) 

Kikir 

Jangan kikir, tetapi juga jangan terlalu pemurah (17:29) 

Dilarang kikir (3:180; 4:37) 

Manusia kikir karena tamak (100:8) 

Manusia menurut tabiatnya adalah kikir (4:128) 

Manusia kikir untuk dirinya (47:38) 

Balasan thdp orang kikir di hari kiamat (4:37; 56:42,45) 

Kisah 

Kisah penciptaan Adam, ketaatan Malaikat, dan pembangkangan Iblis, 
pengusiran Iblis, janji Iblis, dan diturunkannya Adam ke bumi (7:11-25) 

Kisah Nabi Ayyub (21:83,84) 

Kisah Nabi Daud dan Sulaiman (21:78,82) 

Kisah Nabi Ibrahim (21:51-70) 

Kisa Isa putra Maryam (23:50) 

Kisah Ismail, Idris, dan Dzulkifli (21:85) 

Kisah Nabi Luth (21:74) 

Kisah Nabi Musa dan Harun (21:48; 23:45-49; 79:15-21) 

Kisah Nabi Nuh (21:76,77; 23:23-30) 

Kisah Nabi Yahya (21:90) 

Kisah Nabi Yunus (21:87,88) 

Kisah Nabi Zakaria (21:89) 

Kisah Rasul ada yng tidak diceritakan (40:78) 

Kisah Rasul diceritakan untuk meneguhkan hati iman (11:120) 

Kisah umat terdahulu merupakan peringatan (20:99-104) 

Kisah umat yg mendustakan para nabi (51:32-34,39-46) 

Kubur 

Allah membangkitkan manusia dari kubur (30:25; 71:18) 

Manusia keluar dari kubur dg keadaan bermacam-macam (99:6; 100:9) 

Kitab 

Sebagian Ahli Kitab kebanyakan tidak berkelakuan baik (5:66) 

Al-Qur'an membenarkan kitab sebelumnya (6:92; 35:31; 46:12) 

Tuhan menurunkan Kitab al-Qur'an pd malam kemuliaan (97:1) 

Kubur 

Allah membangkitkan manusia dari kubur (30:25; 71:18) 


48 




Manusia keluar dari kubur dengan kondisi bermacam-macam (99:6; 100:9) 

Kunci 

Segala yang ghaib, kuncinya ada pada Allah (6:59) 

Mengunci mati hati (42:24) 

Mereka yang dikunci hati dan pendengarannya (9:87; 16:108) 

Kurban 

Berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah (108:2) 

Perintah menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah (22:34,36) 
Penyembelihan kurban telah disyariatkan kpd setiap ummat (22:34) 



Laknat 


49 



Laknat Allah bagi orang-orang yg menyembunyikan ayat-ayat-Nya (2:159) 
Allah melaknat orang munafik (9:68) 

Allah melaknat yang beranggapan Uzair dan Isa anak-Nya (9:30) 

Orcmg mati dalam keadaan kafir mendapat laknat Tuhan, malaikat, dan 
manusia (2:161) 

Larangan 

Larangan menjadikan bapak dan saudara sebagai pelindung (9:23) 

Larangan melanggar batas (2:190) 

Larangan mengikuti langkah-langkah setan (2:208) 

Larangan mencampuri perempuan yang sedang haid (2:222) 

Larangan untuk mengambil pemimpin dari non-Muslim (3:28; 3:118) 

Larangan mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan (3:71) 

Larangan menyembunyikan kebenaran (3:71) 

Larangan menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga rendah 
(3:77) 

Larangan mengikuti Ahli Kitab (3:100) 

Larangan memakan riba (3:130) 

Larangan mematuhi orang kafir (3:149) 

Larangan berkhianat (3:161) 

Larangan untuk berperilaku iri (3:32) 

Larangan pamrih (4:43) 

Larangan mengikuti hawa nafsu (4:135) 

Larangan berteman dengan orang kafir (4:139; 4:144) 

Larangan menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pelindung (5:51) 

Larangan berteman dengan yg mengejek dan mempermainkan (5:57) 

Larangan melampui batas (5:87; 6:141) 

Larangan membunuh anak karena takut miskin (17:31) 

Larangan untuk mendekati zina (17:32) 

Larangan berlebihan dalam melakukan qishash (pembunuhan) (17:33) 
Larangan bersikap taklid (17:36) 

Larangan berlaku sombong (17:37) 

Larangan untuk mengatakan pasti, sebaliknya katakan Insya Allah (18:23- 
24) 

Larangan melaksanakn perdamaian dengan kelemahan (47:35) 

Larangan berbuat keji (7:33) 

Larangan memaki sembahan kaum musyrik (6:108) 

Larangan mendogmakan Tuhan mempunyai anak (2:116; 19:92) 

Larangan mengikuti orang yg mendustakan kebenaran (68:8-13) 

Larangan mengikuti Nasrani dan Yahudi (2:120) 

Larangan minuman keras dan judi (2:219; 5:90,91) 

Larangan riba (2:275,276,278; 3:130; 4:161) 


50 



Larangan shalat dalam keadaan mabuk (4:43) 

Larangan memanggil seseorang dg nama jelek (49:11) 

Larangan mengambil pemimpin selain Islam (5:51-62; 58:14-22) 

Larangan mengambil pemolong selain Allah (17:2) 

Larangan berprasangka (49:12) 

Larangan berputus asa dari rahmat Allah (39:53) 

Larangan tergesa-gesa dalam membaca al-Qur'an (20:114; 75:16) 
Larangan iri thdp rizki orang lain (4:32) 

Larangan merusak amal (47:33) 

Larangan membuat kerusakan di bumi (2:11) 

Larangan menyempitkan dan menyusahkan hati isteri (65:6) 

Larangan menikahi isteri Nabi setelah beliau wafat (33:53) 

Larangan mengambil pemimpin dari gol. Yahudi dan Nasrani (5:51) 
Larangan memakan harta anak yatim (4:2; 17:34) 

Larangan sewenang-wenang terhadap anak yatim (93:9) 

Larangan menshalatkan jenazah orang munafik (9:84) 

Larangan mencari-cari kesalahan orang lain (49:12) 

Larangan berkhianat (8:27) 

Larangan bersumpah tidak akan memberikan sesuatu jika kita dalam 
keadaan berlebih (24:22) 

Langit 

Bintang sebagai penghias langit (37:6; 41:12; 67:5) 

Langit dan pintu-pintunya (78:19) 

Langit diciptakan dengan kekuasaan Allah (51:47) 

Kepunyaan Allah apa yg ghaib di langit dan di bumi (11:123) 

Kerajaan langit dan bumi kepunyaan Allah (2:107) 

Masa penciptaan langit dan bumi (7:54; 10:3; 11:7) 

Pada hari kiamat langit digulung (39:67) 

Pada hari kiamat langit seperti luluhan perak (70:8) 

Pada langit terdapat garis edar bintang (51:7) 

Penjuru langit (69:17) 

Planit-planit beredar pada garis edar di langit (36:38,40) 

Langit sebagai atap (2:22; 21:32) 

Tantangan Tuhan untuk melintasi langit (55:33) 

Tuhan menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa (10:3) 

Tuhan menciptakan langit tanpa siang (31:10) 

Tuhan menciptakan tujuh langit dalam dua masa (41:12) 

Tujuh langit berlapis-lapis (67:3) 

Yang ada di langit (2:284; 42:4,53; 45:13; 49:16,18; 51:22; 53:26,31; dll) 
Langit waktu permulaan berbentuk asap (41:12) 


51 



Lauh Makhfuzh 

Qur'an tersimpan di lauh makhuzh (85:22) 

Segala bencana yg terjadi di muka bumi sudah tertulis di lauh makhfuzh 
(57:22) 

Lebih 

Allah melebihkan derajad rasul yang satu dg yang lainnya (2:253) 

Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan (6:141) 

Hukum Tuhan utk orang yang berlebihan (51:34) 

Larangan berlebihan (6:141; 7:35; 11:112) 

Lemah 

Larangan berikap lemah (3:139; 4:104) 

Tipu daya setan itu sangat lemah (4:76) 

Janganlah seperti perempuan yang merombak benag pintalannya lepas 
terurai setelah dijalin kuat-kuat (16:92) 

Hendaknya ada kekhawatiran meninggalkan keturunan yang lemah (4:9) 
Jangan melakukan perdamaian dengan kelemahan (47:35) 



Maaf 

Pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang disertai gangguan (2:263) 


52 



Maaf Allah dapat diperoleh dengan doa (4:64; 8:33) 

Allah menyukai orang yang memaafkan (3:134) 

Memaafkan kesalahan orang (2:109; 3:134,159; 4:149; 5:13; 7:199; 12:92; 
24:22; 42:37,40) 

Pahala untuk orang memberi maaf (42:40) 

Perintah untuk meminta maaf (11:3,52) 

Tidak boleh memintakan maaf untuk orang musyrik (9:113) 

Memaafkan isteri dan anak yang menjadi musuh kita (64:14) 

Mabuk 

Jangan dhalat dalam keadaan mabuk (4:43) 

Kedahsyatan kiamat menyebabkan manusia mabuk (22:2) 

Minuman dalam syurga tidak memabukkan (37:47; 56:19) 

Madu 

Di syurga ada sungai madu (47:15) 

Madu, obat bagi manusia (16:69) 

Maha 

Tuhan Mahaadil (AL-Muqsith) (60:8) 

Tuhan Mahaagung (al-Mutakabbir/al-’Adzim) (40:64; 42:4; 55:78; 56:98; 
59:23) 

Tuhan Mahabebas(Ash-shamad) (112:2) 

Tuhan Mahabesar (Al-Kabir) (2:255; 4:34; 13:9; 31:30; 34:23; 40:12; 42:4; 
55:27; 56:74,96; 69:33,52) 

Tuhan Mahabenar (al-Haq) (10:32) 

Tuhan Mahaakhir (al-Akhir) (57:3) 

Tuhan Mahabijaksana (al-Hakim) (2:32,129,209,220,226,228,240,260; 
3:6,62,162; 4:11,17,24,26,56,92,104,111,130,158,165,170; 5:38,118; 
6:18,73,83; 8:10) 

Tuhan Mahacepat Hisab-Nya (Sar'ul Hisab) (2:202; 13:41; 14:51) 

Tuhan Mahadekat (al-Qarib) (34:50) 

Tuhan Maha Esa (al-Ahad/al-=Wahid) (2:133,163; 4:171; 6:19; 9:31; 12:39; 
13:16; 14:48,52; 16:22,51; 21:108; 22:34; 18:110; 37:4; 38:5,65; 39:4; 40:16; 
41:6) 

Tuhan Mahahakim Yang Baik (Khairul Hakimin) (10:109) 

Tuhan Mahahalus (6:103; 22:63; 31:16; 67:14) 

Tuhan Mahahidup Kekal (2:255; 20:111; 25:58; 40:65) 

Tuhan Mahakaya (2:263,167; 3:97; 4:131; 6:133; 10:68; 14:8; 27:40,dll) 
Tuhan Mahakeras Hukuman-Nya (40:3.22) 

Tuhan Mahakeras Siksa-Nya (2:196.211) 

Tuhan Mahakuasa (2:20,106,148,259,284; 3:26,27,29,165,189; 
4:85,133,149; 5:17,19,40,95,120; 6:17; 8:10,41,49,67; 9:39; dll) 


53 



Tuhan Mahakuat (8:52; 11:66; 22:40,74; 33:25; 40:22; 42:19; 57:25) 
Tuhan Mahakokoh (51:58) 

Tuhan Mahalemah Lembut (12:100; 33:34; 42:19) 

Tuhan Mahaluas (2:261; 3:73; 4:130; 5:54; 24:32) 

Tuhan Mahaluas Ampunan-Nya (53:32) 

Tuhan Mahaluas Karunia-Nya (2:268) 

Tuhan Mahaluas Pemberian-Nya (2:247) 

Tuhan Maha Melihat (2:110,233,237,265; 3:15,20,156,163; 4:58,134; 5:71; 
8:39; 17:17; 22:61,75; 25:20; 31:28; 33:9; 49:18; 57:4; dai.) 

Tuhan Maha Meliputi Ilmu (4:108,126; 41:54) 

Tuhan Maha Mendengar (2:127,137; 3:34,35,38; 4:58,134; dai.) 

Tuhan Maha Mengalahkan (38:65; 39:4; 40:16) 

Tuhan Maha Mengawasi (4:1,6; 33:52) 

Tuhan Maha Mengenal (4:35) 

Tuhan Maha Melapangkan/Menyempitkan Rizki (17:30; 30:37; 42:12) 
Tuhan Maha Mengetahui (2:29,30,32; 3:5,34,35,36; 5:7,8,54; dai.) 

Tuhan Maha Menjawab Doa (11:61) 

Tuhan Maha Mempunyai Rahmat (6:133; 18:58) 

Tuhan Maha Mensyukuri (2:158; 4:147; 35:30,34; 42:23) 

Tuhan Maha Menyaksikan (35:55) 

Tuhan Mahamulia (27:40; 55:27; 85:15; 96:3) 

Tuhan Maha Pelaksana (11:107) 

Tuhan Maha Pelindung (2:257; 3:173; 4:81,171; 11:12; 17:2; 33:3; dai) 
Tuhan Maha Pemaaf (4:42,99,149; 22:60; 58:2) 

Tuhan Maha Pembalas Jasa (al-Muntaqin) (3:4; 39:37; 64:17) 

Tuhan Maha Cahaya (an-Nur) (24:35) 

Tuhan Maha Karunia (al-Wahhab) (3:8; 38:35) 

Tuhan Maha Pemberi Kebaikan (al-Barr) (52:28) 

Tuhan Maha Pemberi Kehormatan (al-Muiz) (3:26) 

Tuhan Maha Pemberi Keputusan (al-Fattah) (34:26) 

Tuhan Maha Pemberi Bentuk (al-Mushawwir) (59:24) 

Tuhan Maha Pemberio Nikmat (al-Mun'im) (1:7) 

Tuhan Maha Pemberi petunjuk (al-Hadi) (22:54) 

Tuhan Maha Pemberi Rizki (ar=Razak) (22:58; 23:72; 34:39; 51:58; dai) 
Tuhan Maha Berdiri Sendiri (al-Qayyum) (2:255) 

Tuhan Maha tak dapat Digambarkan Dzat-Nya (al-Bathin) 57:3) 

Tuhan Maha Pemelihara (al-Haf id) (11:57; 34:21; 59:23) 

Tuhan Maha Pemilik Karunia (Dhiththauli) (4);3) 

Tuhan Maha Pemurah (ar-Rahman) (1:1,3; 2:115,163; 11:73, dai,) 

Tuhan Maha Pencipta (al-Khaliq) (15:86; 36:81; 40:62; 30:27; 59:24) 
Tuhan Maha Pencipta Yang Paling Baik (Akhsanul Khaliyyin) (23:14) 

Tuhan Maha Pemati (al-Mumit) (40:68; 50:43; 57:2) 


54 




Tuhan Maha Penerima Taubat (at-Tawwab) (2:128,160; 4:16,64; 9:104,118; 
24:10; 110:3) 

Tuhan Maha Pengampun (al-Ghaffar) (2:173,180; 3:31,89; 4:23,25, dai) 
Tuhan Maha Pengasih (ar-Rahman, al-Wadud) (1:1,3; 9:117; 11:90; dai) 
Tuhan Maha Pembuat Perhiutungan (al-Hasib) (4:6,86) 

Tuhan Maha Penakluk (al-Jabbar) (59:23) 

Tuhan Maha Pencipta, Pemelihara, & Penyempurna (al-Rabb) (1:2; 5:27) 
Tuhan Maha Pengangkat Derajat (ar-Rafi', al-Ma'rij) (40:15) 

Tuhan Maha Pengatur (al-Wakil) (3:173) 

Tuhan Maha Penghabisan (al-Akhir) (57:3) 

Tuhan Maha Pengumpul (al-Jami') (3:9; 34:26) 

Tuhan Maha Penuntun (ar-Rasyid) (72:2) 

Tuhan Maha Penyayang (ar-Rahim) (1:1,3; 2:37,54; 3:30,31; 4:16,23; dai) 
Tuhan Maha Perkasa (al-Aziz) (2:209,220; 3:6,62; 4:56,158; 5:38; dai) 
Tuhan Maha Permulaan (al-Awwal) (57:3) 

Tuhan Maha Pewaris (al-Warist) (15:23; 21:90; 28:59) 

Tuhan Maharaja (al-Malik) (1:4; 20:114; 39:6) 

Tuhan Maharaja Diraja (al-Malikulmulk) (62:1) 

Tuhan Maharaja Manusia ((malikinnas) (114:2) 

Tuhan Maharaj pada Hari Pembalasan (Maliki Yaumiddin) (1:4) 

Tuhan Maha Pelindung (al-Waliy) (4:45; 12:101; 42:9,29) 

Tuhan Mahasejahtera ((al-Muhaimin) (59:23) 

Tuhan Mahasempurna (al-Hasya) (12:31,51) 

Tuhan Mahasuci (al-Quddus) (2:31,116; 3:191; 4:171; 5:116; 6:100, dai) 
Tuhan Mahasumber Keselamatan (as-Salam) (59:23) 

Tuhan Mahatahu (al-Khabir) (11:1) 

Tuhan Maha Terpuji (al-Hamid) (2:267; 4:131; 11:73; 14:1,18; 22:64; dai 
Tuhan Mahatinggi (al-Aliyyu, al-Muta'ali) (2:255; 4:34; 6:100; 7:190, dai 
Tuhan Mahaunggul (al-Qahhar) (12:39; 38:65; 39:4) 

Main 

Kehidupan dunia seperti main-main (29:64) 

Larangan menjadikan hukum Allah sebagai permainan (2:231) 

Tuhan menciptakan manusia tidak sekadar main-main (23:115) 

Makan 

Perintah untuk memakan makanan yang halal (2:168) 

Perintah untuk memakan makanan yang baik-baik (2:172) 

Makanan yang diharamkan (2:173) 

Dalam keadaan darurat boleh memakan makanan yg diharamkan (2:173) 
Larangan makan yang haram (2:173; 5:42) 

Larangan mengharamkan makanan yang halal (5:87; 16:116) 


55 



Menggunjing seperti makan daging saudaranya (49:12) 

Makanlah rizki yang halal (16:114) 

Makanan yang diharamkan (16:115) 

Makhluk 

Manusia makhluk yang paling sempurna (17:70) 

Makhluk yang paling buruk di sisi Tuhan (8:23) 

Makmur 

Tugas manusia adalah memakmurkan bumi (11:61) 

Tidak layak orang musyrik memakmurkan mesjid (8:17,18) 

Mampu 

Allah tidak memaksa seseorang di luar kemampuannya (7:42) 

Manusia 

Asal-usul manusia (7:189) 

Manusia diciptakan dari lumpur hitam (15:26,28,33) 

Manusia diciptakan dari satu jenis (4:1; 16:72; 30:21) 

Manusia diciptakan dari tanah (3:59: 6:2: 15:28,33; 30:20; 32:7; 35:11; 
40:67; 55:14; 71:17) 

Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan (51:56) 

Manusia dihidupkan, dimatikan, dan dibangkitkan lagi di bumi (7:25) 

Manusia diciptakan dalam kodrat yang lemah (4:28) 

Manusia akan mendapatkan apa yang dikehendakinya (4:134) 

Manusia diciptakan dari setitik air mani (16:4) 

Manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa (17:11) 

Manusia adalah makhluk yang kikir (17:100) 

Manusia makhluk paling sempurna (17:70; 95:4) 

Manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi (11:61) 

Manusia diciptakan dari setitik mani (32:7; 35:11; 36:77; 40:67; 75:37; 
76:2; 80:19) 

Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan (1:5; 51:56) 

Manusia dicoba dengan harta dan anaknya (8:28) 

Manusia dicoba dengan harta dan dirinya (3:186) 

Manusia diciptakan Allah tidak dengan sia-sia (75:36) 

Manusia diperintah berbuat baik kpd orang tua (17:23; 29:8; 31:14; 46:15) 
Fitrah manusia beragama tauhid (30:30) 

Keadaan manusia disaat sakaratul maut (75:26-29) 

Gerak-gerik manusia dicatat malaikat (50:16-22) 

Manusia hidup, mati, dan dibangktikan dari bumi (7:25) 

Manusia hidup dengan perjuangan (90:4) 


56 



Keberuntungan manusia yang mensucikan jiwanya (91:9) 

Kewajiban manusia thd sesamanya dan Tuhan (4:36) 

Manusia lebu sempurna dibandingkan makhluk lain (17:70) 

Manusia menerima amanat Tuhan yg ditolak langit, gunung, &> bumi (33:72) 
Manusia menjadi saksi thd dirinya (41:20,21,22) 

Manjaga hubungan baik sesama manusia (4:1) 

Muhammad adalah manusia biasa (41:6) 

Manusia Muslim bersaudara satu sama lainnya (49:10) 

Nasib manusia (17:15; 39:41) 

Pakaian manusia yang terbaik adalah takwa (7:26) 

Penciptaan manusia di dalam rahim (3:6) 

Penciptaan manusia sbg khalifah di bumi (2:30; 24:55) 

Peringatan Tuhan kpd manusia yg lupa pd hakikat diri (80:17-24) 

Proses kejadian manusia (23:12-15; 32:7-9; 40:67; 75:37,38; 76:2) 

Proses kejadian manusia bertahap (84:19) 

Sifat manusia tercela (29:65; 30:33-36) 

Siksa bagi manusia yang murtad (2:106) 

Manusia sudah ditentukan ajalnya (6:2) 

Manusia hanya dibebani sesuai dengan kemampuannya (2:233,286; 23:62; 
65:7) 

Tuhan memberikan kemudahan kpd manusia yang bertakwa (92:5-7) 

Tuhan meniupkan ruh ke tubuh manusia (32:9) 

Tuhan menunjukkan kpd manusia jalan kebaikan dan keburukan (90:10; 91:8) 
Manusia yg mengharapkan keduniaan tidak dapat bagian di akhirat (2:200; 
4:134; 42:20) 

Tiap manusia ada penjaganya (86:4) 

Hidup manusia penuh dengan perjuangan (90:4) 

Main 

Kehidupan dunia seperti main-main (29:64) 

Larangan menjadi hukum Allah sbg permainan (2:231) 

Tuhan menciptakan manusia tidak sekedar main-main (23:115) 

Makan 

Makanan yang halal (5:1,4,5; 6:118,119,121,142,143; 7:32) 

Dalam keadaan darurat boleh memakan makanan yang diharakam (2:173) 
Larangan makan barang haram (2:173; 5:42) 

Makanan yang diharamkan (2:173; 5:3,4; 6:121,145; 16:115) 

Larangan mengharamkan makanan yang halal (5:87; 16:116) 

Perintah untuk makan yang halal (2:160,172; 5:88) 

Menggunjing seperti makan daging saudaranya (49:12) 


57 



Malaikat 

Allah mengirim malaikat utk menolong org yang takwa (41:30) 

Malaikat berbeda-beda keadaannya (35:1) 

Beriman kepada malaikat (2:177,285; 4:136) 

Malaikat bershalawat kepada nabi-nabi (33:56) 

Malaikat bertasbih memuji Tuhan (2:30; 13:13; 39:75; 40:7; 42:5) 
Malaikat bukan laki atau perempuan (37:150) 

Malaikat dalam bentuk manusia (11:70; 15:51; 51:25) 

Malaikat dan Jibril naik ke langit (70:4) 

Delapan malaikat menjunjung arsy (69:17) 

Malaikat hanya menunaikan perintah Tuhan (66:6) 

Malaikat Harus dan Marut (2:102) 

Malaikat Jibril menjelma dalam bentuk manusia (19:17) 

Malaikat Jibril membawa al-Qur'an dlm bhs Arab (16:102; 26:193,195) 
Malaikat Jibril turun dengan perintah Tuhan (19:64) 

Malaikat Jibril utusan Allah (15:8) 

Malaikat melaksanakan hukuman Allah (15:8) 

Malaikat membantu orang mukmin (3:124,125; 8:9; 41:30) 

Malikat memintakan ampun bagi yg beriman (33:43; 40:7-9) 

Mal ikat mempunyai sayap (35:1) 

Memusuhi malaikat berarti memusuhi Allah (2:98) 

Malaikat meneguhkan hati orang beriman (8:12) 

Malaikat menjadi saksi tentang kitab yang diturunkan (4:166) 

Malaikat menjadi saksi tentang kekuasaan Allah (3:18) 

Muhammad bertemu Malaikat Jibril dalam rupa yang asli (53:6,13) 

Pada Lailatul Qadar malaikat turun beserta Jibril (97:4) 

Malaikat pencatat amal (50:17; 82:10-12) 

Pengetahuan malaikat terbatas pd yg telah diberikan Allah (2:32) 
Malaikat sebagai utusan (35:1) 

Malaikat sujud kepada Adam (2:34; 7:11; 15:30; 17:61; 18:50; 20:116) 
Tugas malaikat (13:11; 33:56; 35:1; 50:17; 82:10,11) 

Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras (79:1) 

Malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut (79:2) 

Malaikat yang mengatur urusan dunia (79:5) 

Malaikat yang menjaga manusia di depan dan di belakang (13:11) 

Malaikat Zabaniyah yang menyiksa di neraka (96:18) 

Malaikat pencatat perbuatan manusia (50:17; 82:10) 

Malaikat mempunyai sayap (35:1) 

Malaikat mengucapkan salam kpd org yg diwafatkan dlm keadaan baik 
(16:32) 

Malaikat bersujud atas perintah Allah, kecuali Iblis (7:11) 

Keberatan malaikat ketika Allah akan menempatkan Adam di bumi (2:30) 


58 



Malam 

Allah menetapkan ukuran malam (73:20) 

Fungsi malam (10:67) 

Malam kesepuluh (89:2) 

Musa munajat empat puluh malam (2:51) 

Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan (44:3,4; 97:1-5) 

Shalat di tengah malam (51:18; 52:49; 73:2,3,4,6,20) 

Surat malam (92) 

Surat Datang di Malam Hari (at-Thariq) (86) 

Tuhan menghukum dengan angin tujuh malam delapan hari (69:7) 

Mata 

Orang yang lalai, memiliki mata tetapi tidak mau melihat (7:179) 
Memicingkan mata (2:167) 

Mati 

Sesungguhnya orang yang terbunuh di jalan Allah tidak mati (3:169) 
Setiap ruh akan merasakan mati (3:185) 

Allah mematikan dan menghidupkan (50:43) 

Allah tidak menangguhkan kematian seseorang (63:11) 

Kehidupan sesudah mati (2:28) 

Orang mati tak kembali lagi ke dunia (39:58) 

Pembangkitan ruh setelah manusia (2:56; 6:36) 

Mati syahid (3:140; 4:74) 

Seseorang dimatikan Tuhan melalui malaikat (6:61) 

Sesuatu tidak mati melainkan dengan izin Allah (3:145) 

Tiap yang berjiwa merasakan mati (3:185; 21:35; 29:57) 

Di manapun kamu berada kematian pasti akan menjemput (4:78) 
Segalayang bernyawa takkan mati, kecuali dengan izin Allah (3:145) 

Menikah 

Larangan menikah dengan perempuan musyrik (2:221) 

Larangan menikahkan anak perempuan dengan lelaki musyrik (2:221) 
Menunda pernikahan lebih baik bagi yang belum mampu (24:33) 

Mengetahui 

Allah mengetahui bisikan hati manusia (50:16) 

Allah mengetahui setiap daun yang jatuh (6:59) 

Allah mengetahui setiap musyawarah jahat (58:7) 

Allah mengetahui kedatangan hari kiamat (41:47) 

Allah mengetahui yang di depan dan di belakang manusia (2:255) 


59 



Allah mengetahui yang lahir dan yang batin (6:3,59; 20:7) 

Menipu 

Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman (2:9) 

Menjual 

Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah (2:41) 

Akibat bagi yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah (2:174) 

Mesjid 

Yang berhak merawat mesjid (9:18) 

Tidak layak orang musyrik memakmurkan mesjid (9:17,18) 

Milik 

Islam melindungi hak milik (4:29) 

Larangan iri thdp milik orang lain (4:32) 

Segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah (57:1-6) 

Motivasi Dahsyat 

Ketika menghadapi udara panas, api neraka jauh lebih panas (9:81) 

Sekecil apapun perbuatan manusia semuanya terekam dalam Kitab yang 
Nyata (10:61) 

Kemenangan hanya diperoleh dengan pengorbanan (61:10-14) 

Pancaindera akan menjadi saksi atas perb.. manusia (36:65; 41:20-23) 

Allah membebani manusia sesuai dengan kesanggupannya (2:286; 64:16) 

Muhammad 

Muhammad adalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu (17:93; 41:6) 
Akhlak dan sifat Nabi Muhammad (3:159,164) 

Antara Isa dan Muhammad tidak yg diutus (5:19) 

Beberapa petunjuk Allah kpd Nabi Muhammad (73:10-12; 76:23-25) 
Muhammad berbudi pekerti agung (68:4) 

Muhammad bukan org gila (81:22,24) 

Muhammad bukan seorang penyair (36:69,70) 

Muhammad dilarang bersedih krn keingkaran musyrikin (26:3) 

Muhammad diutus utk seluruh manusia (4:79; 6:92; 7:158; 10:57; 21:107; 
34:28) 

Muhammad hanya ikut apa yang diwahyukan (46:9) 

Karunia Tuhan kpd Nabi Muhammad (93:3-11; 94:1-4) 

Kebenaran mimpi manusia mekkah (48:27) 

Kehidupan Muhammad dengan isterinya (66:1-6) 

Kenabian Muhammad dlm Qur'an merupakan bukti yg benar (27:78-81) 


60 



Kewajiban shalat malam kepada Muhammad (73:1-8) 

Muhammad melihat Jibril dg muka yg asli (53:6) 

Muhammad melihat Jibril di ufuk yang terang (81:23) 

Mukjizat Muhammad (54:1-2) 

Nabi Muhammad sebagai utusan Allah (13:30) 

Muhammad melihat jibril di sidratul muntaha (53:13,14) 

Muhammad melihat Jibril di ufuk yang terang (81:23) 

Muhammad membawa kebahagiaan bagi manusia (65:11) 

Muhammad mengetahui kisah nabi terdahulu melalui wahyu (28:44) 
Mukjizat Nabi Muhammad (54:1,2) 

Nabi Muhammad sebagai utusan Allah (13:30) 

Pembatasan Nabi Muhammad untuk kawin lagi (33:52) 

Pengutusan Nabi Muhammad adalah karunia Allah (62:2) 

Pergaulan Muhammad dengan orang mukmin (24:62) 

Perintah kepada Nabi Muhammad untuk mensyukuri nikmat (27:59-64) 
Perintah kepada Nabi Muhammad untuk terus berjuang (94:5-8) 
Pernyataan Allah ttg kesehatan Muhammad (34:46) 

Muhammad sebagai nabi penutup (33:40) 

Muhammad diutus utk membawa kabar gembira (53:45-47) 

Muhammad seorang Rasul yang membawa al-Qur'an (36:2-6) 

Muhammad seorang yang ummi (7:158; 29:48) 

Sifat Muhammad dan sahabatnya dalam Taurat (48:29) 

Surat Muhammad (47) 

Teguran kepada Muhammad karena bermuka masam (80:1-10) 

Tugas Muhammad (34:46-48; 35:24) 

Wahyu yg diturunkan kepada Muhammad adalah benar (53:1-12) 
Muhammad adalah seorang ummi (7:158; 29:48) 

Mukmin 

Allah pelindung orang mukmin (2:257; 3:68; 45:19) 

Golongan Mukmin (2:2-5) 

Keadaan orang mukmin di syurga (37:40-49) 

Kebahagiaan abadi bagi orang mukmin (3:198) 

Pahala untuk orang mukmin (2:25,62; 3:133,198; 4:13,57; 5:12,85; 
7:32,43,46; 8:74; 9:20,88; 10:9; 16:30,31; 17:9; 25:15,16; 29:58; 30:45; 
41:8; 47:15; 56:15; 76:5,6; 84:25; 96:6) 

Para malaikat berdoa untuk orang mukmin (40:7-9) 

Peringatan kepada orang mukmin (63: 9-10) 

Sifat orang mukmin (23:2-9) 

Surat al-Mukmin (40) 

Tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi org mukmin (2:62; 5:69; 6:48; 
10:62-64) 


61 



Mulia 

Sifat hamba yang mendapatkan kemuliaan (25:63-75) 

Munafik 

Ada orang munafik yang kata-katanya menarik (2:204) 

Kaum munafik hendak menpu Allah (4:142) 

Kaum munafik dibiarkan terkatung-katung (4:143) 

Tempat akhir kaum munafik (4:145) 

Ancaman Allah thd org munafik (9:67-69; 47:20-26) 

Munafik bermuka dua (2:14; 47:16) 

Cara menghadapi orang munafik (4:88-91) 

Hukuman untuk org munafik (4:138; 57:13-15) 

Ikrar orang munafik tdk dapat dipercaya (9:75-77) 
Kemunafikan, dosa yang tak terampuni (9:79,80) 

Keharusan bersikap tegas thd orang munafik (9:73,74) 
Kejelekan orang munafik (4:137) 

Larangan menshalatkan jenazah org munafik (9:84) 

Perbuatan orang munafik (2:204-206) 

Sifat orang munafik (3:165-168; 63:1-8) 

Surat orang munafik (al-Munafiqun) (63) 

Murah 

Kemurahan Allah kepada manusia (6:160) 

Murtad 

Larangan murtad (5:54) 

Ancaman Tuhan terhadao orang murtad (47:20-26) 

Dosa murtad dimaafkan Tuhan setelah bertaubat (3:89.90) 
Hukuman bagi orang yang murtad (3:87,88; 4:137,138; 16:106) 
Kemurtadan seseorang tidak merugikan Tuhan (3:145; 47:32) 


Musa 

Umat Nabi Musa selalu cerewet dan membandel jika diberikan perintah 
(2:67-71) 

Musibah 

Setiap musibah terjadi atas izin Allah (64:11) 

Yang harus diucapkan ketika tertimpa musibah (2:156) 

Musibah yang menimpa seseorang akibat ulahnya sendiri (42:30) 


62 



Muslimin 

Muslimin diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan (2:148) 

Kelebiham muslimin dibandingkan dengan umat lain (2:143; 3:110) 

Kewajiban muslimin (2:136,143,165,177,195; 3:110,137; 6:165; 11:112; 47:22) 
Tuhan menamai umat Islam Muslimin (22:78) 

Musyawarah 

Dilarang bermusyawarah untuk kejahatan (58:8,10) 

Urusan dunia hendaknya diselesaikan dengan musyawarah (3:159; 42:38) 

Musyawarah 

Dilarang musyawarah untuk kejahatan (58:8,10) 

Urusan dunia hendaknya dimusyawarahkan (3:159; 42:38) 

Musyrik 

Azab bagi orang musyrik (18:102) 

Keadaan orang musyrik di akhirat (37:20-39) 

Larangan memintakan ampun untuk orang musyrik (9:113) 

Peringatan untuk menjauhi kemusyrikan (39:64-66) 

Tuhan mematahkan dalil musyrik (37:11-19) 

Keadaan musyrikin di hari kiamat (6:22-31) 



Nabi 

Setiap Nabi disediakan musuh dari setan, manusia, dan jin 
Nabi adalah manusia biasa (14:11; 18:10; 21:8; 41:6) 

Agama yang dibawa para nabi adalah satu (23:52) 

Nabi akan bersaksi atas umatnya (4:41; 18:110; 21:8; 41:6) 
Allah memberitahu bbrp hal ghaib kpd nabi (3:179; 72:26,27) 


63 



Allah memastikan nabi-Nya menang (58:21) 

Allah telah memilih nabi (2:130; 3:33; 7:144; 22:75) 

Bagi tiap nabi ada musuhnya (6:112; 21:41; 25:31; 43:7) 

Azab thd para penentang nabi (38:55-58) 

Hikmah Tuhan yang diberikan kpd para nabi tdk sama (2:253; 17:55) 

Janji para nabi thd kenabian Muhammad (3:81) 

Kesabaran nabi Ayyub (38:41-44) 

Nabi menerima wahyu dg bahasa kaumnya (14:4) 

Nabi menyampaikan amanat Tuhan kpd manusia (5:99; 33:39) 

Muhammad nabi penutup (33:40) 

Musuh para nabi akan dihancurkan (38:3) 

Penentang nabi akan selalu gagal (17:73-77) 

Semua nabi difitnah pendusta dan gila (34:43; 51:52) 

Surat nabi (al-anbiya) (21) 

Nabi tidak meminta upah dari manusia (11:29,51) 

Nabi tidak menyuruh untuk menyembah dirinya (3:79,80) 

Nabi tidak mungkin curang (3:161) 

Tidak semua nabi diceritakan dalam al-Qur'an (40:78) 

Nafkah 

Ketentuan urutan pemberian naskah (2:215) 

Yang dinafkahkan adalah yang tidak memberatkan (2:219) 

Balasan bagi orang menafkahkan hartanya di jalan Allah (2:261) 

Agar nafkah yang kita berikan diterima Allah (2:262) 

Menafkahkan harta sebagai tanda kebaktian kepada Allah (3:92) 

Nafkah isteri yang dicerai (2:241) 

Nafkah isteri yang ditinggal suami (2:240) 

Kabar gembira bagi yg menafkahkan harta di jalan Allah (22:34) 
Menafkahkan harta di jalan Allah (2:245,261) 

Menafkahkan harta tidak boleh disertai celaan (2:262,264) 

Menafkahkan harta untuk meneguhkan jiwa (2:265) 

Nafsu 

Langit dan bumi akan binasa kalau kebenaran memperturutkan hawa nafsu 
manusia (23:71) 

Allah mengunci hati orang yang menuruti nafsu (45:23; 47:16) 

Dilarang mengikuti hawa nafsu (4:135) 

Mempertuhankan hawa nafsu (25:43; 45:23) 

Nafsu selalu mendorong pd kejahatan, kecuali yg dirahmati Allah (12:53) 

Nama 

Adam diberitahu nama-nama benda (2:31,33) 


64 



Dilarang memanggil seseorang dengan nama yang jelek (49:11) 

Tuhan menamai muslim (22:78) 

Nasib 

Allah tidak mengubah nasih seseorang kecuali mereka mengubahnya (8:53; 
13:11) 

Nasib malang karena perbuatannya sendiri (36;19) 

Nasig orang menentang ayat Tuhan (40:69-70) 

Nasihan 

Nasihat lukman kepada anaknya (31:12,13) 

Saling menasihati dengan kebaikan (103:3) 

Nasrani 

Konsep Nasrani ttg ketuhanan (4:171; 5:73) 

Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani (2:120) 

Orang Nasrani menjadikan rahibnya sebagai Tuhan (9:31) 

Neraka 

Penghuni neraka kebanyakan jin dan manusia (7:179) 

Api neraka naik sampai ke hati (104:7) 

Kayu bakar neraka (2:24; 66:6) 

Keadaan orang kafir dalam neraka (22:19-22; 43:74-77; 88:1-7) 
Kesengsaraan dalam neraka (43:74-77) 

Manusia di neraka tidak mati (14:17) 

Minuman dalam neraka (14:17; 56:54; 78:26; 88:5) 

Orang berdosa kekal dalam neraka jahanam (2:39; 11:107; 43:74) 

Orang berdosa tinggal di neraka berabad-abad (78:23) 

Orang kaf ir ingin keluar dari neraka (40:10-12) 

Penghuni neraka adalah org berdosa (2:40,81) 

Neraka tempat yang paling buruk (13:18) 

Neraka Saqar (74:26,42) 

Neraka Hawiyah (101:9) 

Neraka Huthamah (104:4,5) 

Neraka Jahannam (18:106; 35:36; 38:56,85; 39:32,60,72; 40:60,76) 

Neraka Jahim (26:91; 37:68) 

Ngantuk 

Manusia mengantuk sebagai penentran hati (8:11) 

Tuhan tidak pernah mengantuk (2:255) 

Nikmat 


65 



Larangan mengingkari nikmat Allah (2:152) 

Segala nikmat dari Allah (4:79) 

Shalat dan berkurban tanda bersyukur atas nikmat Allah (108:1-3) 

Tuhan tidak mengubah nikmat suatu kaum sebelum mereka mengubahnya 
(8:53) 

Nuh 

Kisah Nabi Nuh (11:36-49) 



Orang 

Larangan mengatakan ah dan membentak orang tua (19:33) 
Kewajiban menghormati orang tua (17:23,24; 46:15) 

Sifat baik diberikan kepada orang yang sabar (41:35) 

Allah memberi balasan kepada orang yang bersyukur (3:145) 


66 



p 


Pahala 

Pahala amal manusia kembali pada dirinya (29:6) 

Pahala bagi orang yg berbuat baik (3:148; 28:84) 

Pahala bagi orang yang beriman (2:62,262,274,277; 3:57,185,199) 

Pahala bagi orang yg bertakwa (38:49-54; 55:46,48,50,52,54,56,58,60,62; 
47:36) 

Pahala bagi yang gugur di jalan Allah (4:74) 

Pahala bagi yg mengerjakan amal shalih dan iman (16:97; 17:19) 

Pahala terus-menerus (95:6) 

Pahala yang lebih baik (39:35; 56:24; 92:6,9) 

Pahala sepuluh kali lipat untuk amal yang baik (6:160) 

Pakaian 

Isteri merupakan pakaian bagi suami (2:187) 

Pakaian yang terbaik (7:26) 

Paksaan 

Tidak ada paksaan dalam menjalankan perintah Allah (18:29; 36:11; 109:6) 
Tidak ada paksaan memasuki agama Islam (2:256) 

Pancaindera 

Pancaindera menjadi saksi atas perbuatan manusia di dunia (41:20-22; 
75:14; 24:24) 

Pandangan 

Kehidupan dunia indah dalam pandangan orang kafir (2:212) 

Laki/pr hendaklah menahan pandangannya (24:30,31,60) 

Pelindung 

Laki-laki adalah pelindung bagi wanita (5: 34) 

Allah pelindung dari segala kejahatan (113:1-5; 114:4) 

Allah pelindung yang beriman (2:257) 

Allah pelindung yang bertakwa (45:19) 

Allah pelindung yang sebenarnya (4:45; 42:19) 

Pelihara 

Perintah utk memelihara diri dan keluarga dari azab (2:281; 66:6) 

Tuhan Pemelihara alam semesta (44:7) 


67 



Pembalasan 

Allah memberi pembalasan menurut niatnya (42:20-26) 

Allah memberi pembalasan kepada kaum musyrikin (44:16) 

Pembalasan Allah thd orang berbuat kebajikan (76:5-21) 

Pembalasan Allah thd orang kafir dan beriman (41:26-32) 

Bersabar dan memaafkan lebih baik dari pembalasan (42:39-42) 

Hari pembalasan (1:4) 

Pembalasan sesuai dengan perbuatan (4:123-125) 

Pembicaraan 

Allah mengetahui segala pembicaraan rahasia (58:7) 

Larangan mengadakan pembicaraan untuk berbuat dosa (58:9) 

Pemerintahan 

Dasar-dasar pemerintahan (44:7) 

Hendak bermusyawarah dalam urusan pemerintahan (3:159) 

Pencuri 

Hukuman untuk pencuri (5:38,39) 

Pengorbanan 

Kemenangan hanya diperoleh dengan pengorbanan (61:10-14) 

Pengumpat 

Kecelakaan bagi pengumpat dan pencela (104:1) 

Penjahat 

Setiap negeri ada penjahat besar (6:123) 

Penjelasan 

Penjelasan al-Qur'an merupakan tanggungjawab Tuhan (75:19) 

Penolong 

Allah penolong orang mukmin (3:122,123,125,127,150,160,173; 4:45,75; 
5:55,56; 8:40; 9:116) 

Larangan mengambil penolong selain Allah (17:2) 

Orang beriman (L/P) menjadi penolong bagi lainnya (9:71) 

Orang kaf ir tidak mempunyai penolong (9:71) 

Tantangan kpd org musyrikin serta penolong mrk utk membuat spt al-Qur' 
(2:23) 



Perhatikan 

Orang beriman disuruh memperhatikan yg telah dikerjakan (59:18) 

Tuhan menyuruh memperhatikan alam (56:63,68,71) 

Tuhan menyuruh manusia memperhatikan diri sendiri (51:21) 

Tuhan menyuruh memperhatikan kesudahan ogr yang berdusta (6:11) 

Perang 

Bantuan Allah kpd Muslimin dalam perang Ahzab (33:9-25) 

Celaan thd orang yang takut berperang (48:11-13) 

Hukum perang dalam Islam (2:216-218) 

Keharusan siap siaga dalam perang (3:200; 4:71) 

Ketentuan perang (2:190,193; 4:75; 9:12; 66:9) 

Sebab umat Islam kalah dalam perang Uhud (3:152-155) 

Sikap menghadapi orang kafir dalam perang (47:4) 

Uzur yang dibenarkan untuk tidak ikut berperang (9:91,92) 

Perang antara Jalut dan Thalut (2:249-251) 

Harta rampasan perang (8:1,41) 

Kisah perang Badar dan Uhud (3:121-127) 

Kisah perang Tabuk (9:38-43) 

Perang Khandak (33:11) 

Berperang di jalan Allah (2:189-193,244; 57:10; 61:4,11; 73:20) 

Dilarang melarikan diri dalam peperangan (8:15,16) 

Perdamaian (lihat: damai) 

Perhatikan 

Orang beriman disuruh memperhatikan yg telah dikerjakan (59:18) 

Tuhan menyuruh memperhatikan alam (56:63,68,71) 

Tuhan menyuruh manusia memperhatikan diri sendiri (51:21) 

Tuhan menyuruh memperhatikan kesudahan org yg berdusta (6:11) 

Perintah 

Perangi kaum yang memerangi kita (2:190) 

Perintah masuk Islam secara keseluruhan (2:208) 

Nafkahkan harta sebelum tiba hari kiamat (2:254) 

Perintah beramar makruf nahyi munkar (3:104) 

Tinggalkan orang yang bercakap kosong tentang ayat-ayat Allah (6:68) 
Tinggalkan orang yang menjadikan agama sbg permainan dan hiburan (6:70) 
Bertakwalah kepada Allah (4:1) 

Sampaikan amanat kepada yang berhak (4:58) 

Lawanlah orang-orang kafir dan munafik (9:73) 

Perintah bagi orang yang beriman (9:119,123) 


69 



Perintah Allah agar manusia memilih jalan kepada Allah (78:39) 

Perintah Allah agar manusia terus berjuang (94:7) 

Perintah Allah agar mendirikan shalat dan memberi sedekah (14:31) 

Perintah Allah agar menerima al-Qur'an tidak dg keraguan (32:23) 

Larangan menjauhi perintah Allah (8:20-22) 

Perintah Tuhan (2:222; 46:15,25; 47:20,21; 49:9; 51:44; 54:50; 65:5,8,12; 
66:6; 74:7; 80:23; 99:5) 

Perintah menjaga silaturahim (4:1) 

Perintah berbuat baik thd anak yatim (2:83; 4:36,127) 

Perintah menjauhi dosa dan perbuatan keji (42:37) 

Perintah menjauhi wanita yang haid (2:222) 

Perintah menjaga kemaluan (23:5; 24:30,31; 70:29) 

Perintah Allah agar manusia terus berjuang (94:7) 

Perintah Allah agar manusia memilih jalan Allah (78:39) 

Perintah untuk mendirikan shalat dan memberi sedekah (14:31) 

Perintah agar tidak ragu dalam menerima al-Qur'an (32:23) 

Larangan menjauhi perintah Tuhan (8:20-22) 

Perintah Tuhan (2:222; 46:15,25; 47:20,21; 49:9; 51:44; 54:50; 65:5,8,12; 
66:6; 74:7; 80:23; 99:5) 

Perintah mendirikan shalat tahajud (17:79) 

Anjuran untuk memperhatikan tamsil dalam al-Qur'an (50:58) 

Peringatan (lihat juga: ingat) 

Peringatan bagi orang-orang yang malas berjihad di jalan Allah (9:38) 
Ancaman bagi orang yang malas berjihad di jalan Allah (9:39) 

Akibat tidak mengindahkan peringatan (18:56-59) 

Peringatan hanya berguna bagi org yg takut kpd Allah (36:11) 

Peringatan kepada orang yang beriman (59:18-21) 

Peringatan supaya menjauhi kemusyrikan (39:64-66) 

Peringatan Tuhan kpd orang yg tidak tahu diri (80:17-42) 

Peringatan Tuhan kepada Nabi Nuh (11:46) 

Perbuatan (lihat buat) 

Perjalanan (lihat: jalan) 

Perubahan Nikmat 

Allah tidak mengubah nikmat yang diberikan kepada seseorang kecuali yang 
bersangkutan mengubahnya sendiri (8:53) 

Perumpamaan 

Perumpamaan mereka yang mengingkari Tuhan (14:18) 

Perumpaan kata-kata yang baik (14:24-25) 


70 



Perumpamaan kata-kata yang buruk (14:26) 

Anjuran memperhatikan perumpamaan yg terdapat dalam Qur'an (30:58) 

Petunjuk (lihat: tunjuk) 

Yang menerima petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri (10:108) 
Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, akan mendapatkannya (7:178) 
Petunjuk Allah kpd Nabi Muhammad (73:1-12) 

Allah memberi petunjuk kepada kebenaran (2:213) 

Beberapa petunjuk bagi kaum muslimin (73:20) 

Beberapa petunjuk dalam berdakwah (6:15,153; 74:1-7) 

Qur'an petunjuk bagi yang bertakwa (2:2) 

Qur'an sebagai petunjuk dan penawar (41:44) 

Pimpin 

Orcmg mukmin dilarang mengambil pimpinan dari org kafir (3:28) 

Tuhan memimpin kepada kebenaran (16:9) 

Orang munafik mengambil pimpinan orang kafir (3:28) 

Pinjam 

Yang meminjamkan Allah, akan dilipatgandakan pinjamannya (2:245,261; 
5:12; 57:11,18; 64:17; 73:20) 

Prasangka 

Allah akan menyiksa orang yang berprasangka buruk terhadap-Nya (48:6) 
Larangan berprasangka jelek (49:12) 

Pecah 

Larangan berpecah belah dalam agama (42:13,14) 

Seandainya al-Qur'an diturunkan kpd gunung tentu akan terbecah belah 
(59:21) 

Puasa 

Perintah dan tujuan berpuasa (2:183) 

Puasa lebih baik bagi orang yang mengerti (2:184) 

Yang berhalangan berpuasa harus mengganti pada bulan lain (2:184) 

Waktu berpuasa pada bulan Ramadhan (2:185) 

Hubungan suami isteri paa waktu berpuasa (2:187) 

Puji 

Gunung bertasbih memuji Tuhan (21:79; 38:18) 

Guruh bertasbih memuji Tuhan (13:13) 

Langit dan bumi bertasbih memuji Tuhan (17:44) 


71 



Para malaikat bertasbih memuji Tuhan (2:30; 13:13; 39:75; 40:7; 42:5) 
Segala pujian adalah hak Tuhan (1:2; 45:36) 

Putus 

Agama Allah bagaikan tali yang tak akan putus (2:256) 

Bersabar dalam menunggu keputusan Allah (52:48) 

Jangan berputus asa dari rahmat Allah (39:53) 

Segala sesuatu keputusannya kembali kepada Tuhan (42:10) 


72 




Pahala 

Pahala amal manusia kembali pada dirinya (29:6) 

Pahala bagi orang yg berbuat baik (3:148; 28:84) 

Pahala bagi orang yang beriman (2:62,262,274,277; 3:57,185,199) 

Pahala bagi orang yg bertakwa (38:49-54; 55:46,48,50,52,54,56,58,60,62; 
47:36) 

Pahala bagi yang gugur di jalan Allah (4:74) 

Pahala bagi yg mengerjakan amal shalih dan iman (16:97; 17:19) 

Pahala terus-menerus (95:6) 

Pahala yang lebih baik (39:35; 56:24; 92:6,9) 

Pahala sepuluh kali lipat untuk amal yang baik (6:160) 

Pakaian 

Isteri merupakan pakaian bagi suami (2:187) 

Pakaian yang terbaik (7:26) 

Paksaan 

Tidak ada paksaan dalam menjalankan perintah Allah (18:29; 36:11; 109:6) 
Tidak ada paksaan memasuki agama Islam (2:256) 

Pancaindera 

Pancaindera menjadi saksi atas perbuatan manusia di dunia (41:20-22; 
75:14; 24:24) 

Pandangan 

Kehidupan dunia indah dalam pandangan orang kafir (2:212) 

Laki/pr hendaklah menahan pandangannya (24:30,31,60) 

Pelindung 

Laki-laki adalah pelindung bagi wanita (5: 34) 

Allah pelindung dari segala kejahatan (113:1-5; 114:4) 

Allah pelindung yang beriman (2:257) 

Allah pelindung yang bertakwa (45:19) 

Allah pelindung yang sebenarnya (4:45; 42:19) 

Pelihara 

Perintah utk memelihara diri dan keluarga dari azab (2:281; 66:6) 

Tuhan Pemelihara alam semesta (44:7) 

Pembalasan 


73 



Allah memberi pembalasan menurut niatnya (42:20-26) 

Allah memberi pembalasan kepada kaum musyrikin (44:16) 

Pembalasan Allah thd orang berbuat kebajikan (76:5-21) 

Pembalasan Allah thd orang kafir dan beriman (41:26-32) 

Bersabar dan memaafkan lebih baik dari pembalasan (42:39-42) 

Hari pembalasan (1:4) 

Pembalasan sesuai dengan perbuatan (4:123-125) 

Pembicaraan 

Allah mengetahui segala pembicaraan rahasia (58:7) 

Larangan mengadakan pembicaraan untuk berbuat dosa (58:9) 

Pemerintahan 

Dasar-dasar pemerintahan (44:7) 

Hendak bermusyawarah dalam urusan pemerintahan (3:159) 

Pencuri 

Hukuman untuk pencuri (5:38,39) 

Pengorbanan 

Kemenangan hanya diperoleh dengan pengorbanan (61:10-14) 

Pengumpat 

Kecelakaan bagi pengumpat dan pencela (104:1) 

Penjahat 

Setiap negeri ada penjahat besar (6:123) 

Penjelasan 

Penjelasan al-Qur'an merupakan tanggungjawab Tuhan (75:19) 

Penolong 

Allah penolong orang mukmin (3:122,123,125,127,150,160,173; 4:45,75; 
5:55,56; 8:40; 9:116) 

Larangan mengambil penolong selain Allah (17:2) 

Orang beriman (L/P) menjadi penolong bagi lainnya (9:71) 

Orang kafir tidak mempunyai penolong (9:71) 

Tantangan kpd org musyrikin serta penolong mrk utk membuat spt al-Qur' 
(2:23) 


Perhatikan 



Orang beriman disuruh memperhatikan yg telah dikerjakan (59:18) 

Tuhan menyuruh memperhatikan alam (56:63,68,71) 

Tuhan menyuruh manusia memperhatikan diri sendiri (51:21) 

Tuhan menyuruh memperhatikan kesudahan ogr yang berdusta (6:11) 

Perang 

Bantuan Allah kpd Muslimin dalam perang Ahzab (33:9-25) 

Celaan thd orang yang takut berperang (48:11-13) 

Hukum perang dalam Islam (2:216-218) 

Keharusan siap siaga dalam perang (3:200; 4:71) 

Ketentuan perang (2:190,193; 4:75; 9:12; 66:9) 

Sebab umat Islam kalah dalam perang Uhud (3:152-155) 

Sikap menghadapi orang kafir dalam perang (47:4) 

Uzur yang dibenarkan untuk tidak ikut berperang (9:91,92) 

Perang antara Jalut dan Thalut (2:249-251) 

Harta rampasan perang (8:1,41) 

Kisah perang Badar dan Uhud (3:121-127) 

Kisah perang Tabuk (9:38-43) 

Perang Khandak (33:11) 

Berperang di jalan Allah (2:189-193,244; 57:10; 61:4,11; 73:20) 

Dilarang melarikan diri dalam peperangan (8:15,16) 

Perdamaian (lihat: damai) 

Perhatikan 

Orang beriman disuruh memperhatikan yg telah dikerjakan (59:18) 

Tuhan menyuruh memperhatikan alam (56:63,68,71) 

Tuhan menyuruh manusia memperhatikan diri sendiri (51:21) 

Tuhan menyuruh memperhatikan kesudahan org yg berdusta (6:11) 

Perintah 

Perangi kaum yang memerangi kita (2:190) 

Perintah masuk Islam secara keseluruhan (2:208) 

Nafkahkan harta sebelum tiba hari kiamat (2:254) 

Perintah beramar makruf nahyi munkar (3:104) 

Tinggalkan orang yang bercakap kosong tentang ayat-ayat Allah (6:68) 
Tinggalkan orang yang menjadikan agama sbg permainan dan hiburan (6:70) 
Bertakwalah kepada Allah (4:1) 

Sampaikan amanat kepada yang berhak (4:58) 

Lawanlah orang-orang kafir dan munafik (9:73) 

Perintah bagi orang yang beriman (9:119,123) 

Perintah Allah agar manusia memilih jalan kepada Allah (78:39) 


75 



Perintah Allah agar manusia terus berjuang (94:7) 

Perintah Allah agar mendirikan shalat dan memberi sedekah (14:31) 

Perintah Allah agar menerima al-Qur'an tidak dg keraguan (32:23) 

Larangan menjauhi perintah Allah (8:20-22) 

Perintah Tuhan (2:222; 46:15,25; 47:20,21; 49:9; 51:44; 54:50; 65:5,8,12; 
66:6; 74:7; 80:23; 99:5) 

Perintah menjaga silaturahim (4:1) 

Perintah berbuat baik thd anak yatim (2:83; 4:36,127) 

Perintah menjauhi dosa dan perbuatan keji (42:37) 

Perintah menjauhi wanita yang haid (2:222) 

Perintah menjaga kemaluan (23:5; 24:30,31; 70:29) 

Perintah Allah agar manusia terus berjuang (94:7) 

Perintah Allah agar manusia memilih jalan Allah (78:39) 

Perintah untuk mendirikan shalat dan memberi sedekah (14:31) 

Perintah agar tidak ragu dalam menerima al-Qur'an (32:23) 

Larangan menjauhi perintah Tuhan (8:20-22) 

Perintah Tuhan (2:222; 46:15,25; 47:20,21; 49:9; 51:44; 54:50; 65:5,8,12; 
66:6; 74:7; 80:23; 99:5) 

Perintah mendirikan shalat tahajud (17:79) 

Anjuran untuk memperhatikan tamsil dalam al-Qur'an (50:58) 

Peringatan (lihat juga: ingat) 

Peringatan bagi orang-orang yang malas berjihad di jalan Allah (9:38) 
Ancaman bagi orang yang malas berjihad di jalan Allah (9:39) 

Akibat tidak mengindahkan peringatan (18:56-59) 

Peringatan hanya berguna bagi org yg takut kpd Allah (36:11) 

Peringatan kepada orang yang beriman (59:18-21) 

Peringatan supaya menjauhi kemusyrikan (39:64-66) 

Peringatan Tuhan kpd orang yg tidak tahu diri (80:17-42) 

Peringatan Tuhan kepada Nabi Nuh (11:46) 

Perbuatan (lihat buat) 

Perjalanan (lihat: jalan) 

Perubahan Nikmat 

Allah tidak mengubah nikmat yang diberikan kepada seseorang kecuali yang 
bersangkutan mengubahnya sendiri (8:53) 

Perumpamaan 

Perumpamaan mereka yang mengingkari Tuhan (14:18) 

Perumpaan kata-kata yang baik (14:24-25) 

Perumpamaan kata-kata yang buruk (14:26) 


76 



Anjuran memperhatikan perumpamaan yg terdapat dalam Qur'an (30:58) 

Petunjuk (lihat: tunjuk) 

Yang menerima petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri (10:108) 
Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, akan mendapatkannya (7:178) 
Petunjuk Allah kpd Nabi Muhammad (73:1-12) 

Allah memberi petunjuk kepada kebenaran (2:213) 

Beberapa petunjuk bagi kaum muslimin (73:20) 

Beberapa petunjuk dalam berdakwah (6:15,153; 74:1-7) 

Qur'an petunjuk bagi yang bertakwa (2:2) 

Qur'an sebagai petunjuk dan penawar (41:44) 

Pimpin 

Orang mukmin dilarang mengambil pimpinan dari org kafir (3:28) 

Tuhan memimpin kepada kebenaran (16:9) 

Orang munafik mengambil pimpinan orang kafir (3:28) 

Pinjam 

Yang meminjamkan Allah, akan dilipatgandakan pinjamannya (2:245,261; 
5:12; 57:11,18; 64:17; 73:20) 

Prasangka 

Allah akan menyiksa orang yang berprasangka buruk terhadap-Nya (48:6) 
Larangan berprasangka jelek (49:12) 

Pecah 

Larangan berpecah belah dalam agama (42:13,14) 

Seandainya al-Qur'an diturunkan kpd gunung tentu akan terbecah belah 
(59:21) 

Puasa 

Perintah dan tujuan berpuasa (2:183) 

Puasa lebih baik bagi orang yang mengerti (2:184) 

Yang berhalangan berpuasa harus mengganti pada bulan lain (2:184) 

Waktu berpuasa pada bulan Ramadhan (2:185) 

Hubungan suami isteri paa waktu berpuasa (2:187) 

Puji 

Gunung bertasbih memuji Tuhan (21:79; 38:18) 

Guruh bertasbih memuji Tuhan (13:13) 

Langit dan bumi bertasbih memuji Tuhan (17:44) 

Para malaikat bertasbih memuji Tuhan (2:30; 13:13; 39:75; 40:7; 42:5) 


77 



Segala pujian adalah hak Tuhan (1:2; 45:36) 

Putus 

Agama Allah bagaikan tali yang tak akan putus (2:256) 
Bersabar dalam menunggu keputusan Allah (52:48) 

Jangan berputus asa dari rahmat Allah (39:53) 

Segala sesuatu keputusannya kembali kepada Tuhan (42:10) 


78 




Rahasia 

Allah mengetahui rahasia langit dan bumi (2:33) 

Allah mengetahui segala pembicaraan rahasia (58:7) 

Allah mengetahui segala yang dirahasiakan (16:19,23) 

Dilarang mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa (58:8,9) 

Rahib 

Tidak ada rahib dalam Islam (57:26) 

Yahudi dan Nasrani menganggap rahib sebagai Tuhan (9:31) 

Rahin 

Allah mengetahui setiap yg dikandung dalam rahim (13L8; 31:34) 

Penciptaan manusia dalam rahim ibu (3:6) 

Proses kejadian manusia di dalam rahim (22:5; 23:13,14) 

Rahmat 

Orang-orang yang mendapatkan rahmat (9:71) 

Jangan berputus asa dari rahmat Allah (39:53) 

Perlakuan Allah penuh dengan rahmat (10:21-24) 

Rasul 

Rasul itu jumlahnya banyak (4:164) 

Tugas Rasul adalah menyampaikan, sedangkan yang membuat perhitungan 
adalah Allah (13:40) 

Akibat menolak dan menerima putusan rasul (7:35-42) 

Allah mengutus rasul kepada tiap-tiap ummat (16:36) 

Rasul hidup berkeluarga dan berketurunan (13:38) 

Hikmah diutusnya para rasul (2:211-214) 

Rasul manusia biasa (14:10,11) 

Mentaati rasul sama dengan mentaati Allah (4:80) 

Para Rasul dan pengikutnya pasti menang (37:171-175) 

Para Rasul di hari kiamat ditanya tentang keimanan ummatnya (5:109) 
Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul (3:132; 4:59) 

Para Rasul selalu mendapatkan pertolongan Allah (12:120) 

Pernyataan Allah bhw Muhammad seorang Rasul (36:1-6) 

Persamaan pokok agama yang diwahyukan kepada Rasul (4:163-164) 

Segala berita dari rasul akan terjadi (6:67) 


79 



Semua Rasul mengajak utk menyembah kepada Allah Yang Esa (42:13) 

Tugas Rasul (4:165; 22:49) 

Tiap rasul menjadi saksi di hari kiamat (16:84) 

Tuhan mengabarkan kisah para rasul kpd nabi Muhammad untuk meneguhkan 
hatinya (11:120) 

Yang mendurhakai Allah dan Rasul akan dimasukkan ke neraka (4:14) 

Yang mentaati Allah dan rasul akan dimasukkan ke syurga (4:13,69) 

Rendah 

Kejadian kiamat merendahkan satu golongan (56:3) 

Perintah merendahkan diri di thd ibu-bapak (46:15-17) 

Perintah merendahkan diri terhadap orang beriman (15:88) 

Rizki 

Allah memberikan rizki tak terhingga kepada yang dikehendaki (2:212) 

Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas (3:27) 
Setiap makhluk di bumi sudah diberikan rizki oleh Allah (11:6) 

Allah melapangkan dan menyempitkan rizki yang dikehendaki (13:26) 
Nafkahkanlah reziki sebelum datang suatu masa tidak ada lagi tawar- 
menawar (14:31) 

Allah melimpahkan rizki kepada yang dikehendaki dan dalam ukuran tertentu 
(17:30) 

Allah memberikan rizki sesuai dengan usaha (53:39) 

Allah menentukan kadar rizki hamba-Nya (2:245; 29:62; 39:52; 34:36,39) 
Dilarang iri thdp rizki orang lain (4:32) 

Menafkahkan rizki hendaknyan yang baik (2:267; 3:92; 64:16) 

Menafkahkan rizki tidak boleh disertai celaan (2:262,264) 

Riba 

Larangan memakan riba (3:130; 4:161) 

Memberi dengan harta riba tak ada gunanya (30:39) 

Perintah untuk meninggalkan sisa riba (2:278,279) 

Azab Tuhan terhadap orang yg mengulangi mengambil riba setelah datang 
keterangan (2:275) 

Riya 

Dilarang shalat karena riya (4:142) 

Jangan menafkahkan harta karena riya (2:264; 4:38) 

Riya termasuk salah satu sifat mendustakan agama (107:6) 

Rugi 

Rugilah orang-orang yang membunuh anak yatim krn kebodohannya (6:140) 


80 



Agar tidak merugi dalam hidup (103:2,3) 

Orar\g yang merugi (7:9; 23:103) 

Ruh 

Masalah ruh adalah urusan Allah (17:85) 

Ruh berangsur sesuai dengan perkembangan jasmani (22:5) 
Ruh berarti malaikat (19:17; 26:193) 

Setelah meninggal, ruhnya kembali kepada Allah (6:62) 

Ruh yang sadar (75:2) 

Ruh yang tenang (89:27) 

Rusak 

Jangan merusak amal (47:33) 

Jangan membuat kerusakan di muka bumi (2:11) 

Tuhan mengetahui orang yang bebruat kerusakan (3:63) 


81 




Sabar 

Perintah bersabar (40:55; 73:10; 76:24) 

Bermohonlah kepada Allah dengan sabar (2:45; 2:153) 

Allah beserta orang-orang yang sabar (2:153) 

Bagi orang yang bersabar dan bertakwa, Allah akan menolong dengan 
menurunkan malaikat (3:125) 

Dahsyatnya kekuatan orang yang sabar: 1 berbanding 10 (8:65) 
Seringan-ringannya kekuatan orang yang bersabar: 1 berbanding 2 (8:66) 
Orang yang sabar mendapat pengampunan dan pahala yang besar (11:11) 
Sabar itu dari Allah (16:127) 

Kesabaran nabi Ayyub (38:41-44) 

Bersabar dalam menunggu keputusan Allah (52:48) 

Sabar dan memberi maaf lebih baik daripada membalas (42:39-42) 
Bersabar dalam kesempitan (2:177) 

Jadikan sabar dan shalat sbg penolong (2:45,153) 

Pahala untuk orang yang sabar (2:157; 28:54) 

Tuhan akan mencoba kesabaran manusia (2:155) 

Sifat baik diberikan kepada orang yang sabar (41:35) 

Sabar dalam penderitaan (2:177; 9:128) 

Allah menyukai orang yang benar kesabarannya (2:153) 

Orang yang benar-benar dalama kesabaran (2:156) 

Sains 

Menurut saya ayat ini tentang sains (6:95-98) 

Sabar dalam menghadapi kesempitan (2:177) 

Allah menciptakan sesuatu dengan ukuran tertentu (15:19,21; 42:27; 54:49) 
Allah menurunkan air dari langit dengan ukuran-Nya (23:18) 

Sakarat 

Keadaan manusia di saat sakarat maut (75:26-30) 

Malaikat memukul orang zalim pada waktu sakarat (6:93) 

Sakit 

Bersedekah jangan menyakiti hati penerima (2:263,264) 

Jangan menyakiti orang lain (33:69) 

Bagi yang sakit puasa bisa diganti pada hari yang lain (2:184,185) 


82 



Saksi 

Persaksian manusia bahwa Allah adalah Tuhannya sebelum dilahirkan (7:172) 
Hukuman zina harus disaksikan oleh orang beriman (24:2) 

Keharusan menjadi saksi dengan adil (4:135; 5:8; 25:72) 

Pancaindera menjadi saksi atas perbuatan manusia (36:65; 41:20-23) 

Shalat Subuh disaksikan oleh para malaikat (17:78) 

Hari kiamat disaksikan oleh segenap makhluk (11:103) 

Salam 

Etika menjawab salam (4:86) 

Salam harus diucapkan kepada orang beriman (6:54) 

Malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim (15:52; 51:25) 

Malaikat mengucapkan salam kpd org yg diwafatkan dlm keadaan baik 
(16:32) 

Malaikat mengucapkan kpd yang masuk syurga (13:24) 

Salam penghormatan orang muslim (10:10) 

Penghuni al-A'raf mengucapkan salam kepada oenghuni syurga (7:46) 

Salam sebagai penghormatan di dalam syurga (14:23; 56:26) 

Satu 

Perintah menjaga persatuan dalam agama (3:103) 

Sebut 

Berdzikirlah dengan menyebut nama Allah (2:198,202,203) 

Dalam keadaan takut sebutlah nama Allah (2:239) 

Gemetarlah hati org yang patuh apabila disebut nama Allah (22:35) 

Ketika menyembelih binatang harus menyebut nama Allah (6:118,119) 
Perintah menyebut nama Allah ketika di mesjid (24:36) 

Sembelihan yang tidak menyebut nama Allah hukumnya haram (5:3; 2:173; 
6:121; 16:115) 

Sedekah 

Perumpamaan sedekah yang diberikan oleh orang kafir (2:264) 

Sedekah boleh dilakukan secara terang-terangan (2:271) 

Sebaiknya diberikan secara sembunyi dan diberikan kepada fakir (2:271) 
Allah menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah (2:276) 

Peruntukan sedekah (9:60) 

Akibat pelit untuk bersedekah: menjadikan seseorang munafik (9:77) 
Jangan bersedekah yang barangnya saja enggan dilihat kecuali dengan 
memicingkan mata (2:267) 

Bersedekah jangan menyakiti perasaan di penerima (2:163,264) 


83 



Barang yang disedekahkan hendaknya yang baik (2:219,267) 

Bersedekah tidak menjadikan miskin (2:268) 

Jangan memberi sedekah karena riya (2:263) 

Pahala untuk yang bersedekah (2:262,264,272,274) 

Sekutu 

Mempersekutukan Allah adalah dosa besar (31:13; 4:48) 

Tidak boleh meminta ampun kpd yg menyekutukan Tuhan (9:113) 

Ajakan menyekutukan Tuhan harus ditentang (29:8) 

Tidak boleh menyekutukan Tuhan (18:110; 22:31; 24:55) 

Senang 

Bertasbihlah pada malam dan siang agar mendapatkan kesenangan (20:130) 
Di dalam syurga mendapat kesenangan yang kekal (9:21) 

Kesenangan dan kemiskinan adalah cobaan Tuhan (89:15,16) 

Kehidupan dunia adalah kesenangan yg menipu (13:26; 40:39; 57:20) 

Manusia apabila mendapatkan kesenangan berpaling dari Allah (17:83; 39:8) 
Orang kaf ir hanya bersenang-senang di dunia (46:20; 47:12; 77:46) 

Orang kaf ir hanya diberi kesenangan di dunia (10:70; 11:48; 15:3; 16:55) 
Tuhan menciptakan alam untuk kesenangan manusia (79:33; 80:32) 

Sengsara 

Kesengsaraan dalam neraka (43:74-77) 

Kesengsaraan merupakan cobaan (2:214) 

Sembah 

Di hari kiamat org musyrik akan ditanya ttg sesembahannya (6:22; 7:37) 

Isa mengajak umatnya utk menyembah Tuhan Yang Esa (5:117) 

Menyembah berhala berarti menyembah setan (4:117) 

Perintah menyembah Allah Yang Esa (2:21,22; 3:51,64; 4:36; 5:72; 6:102; 
11:2,123; 15:99; 16:36; 19:36,65; 21:25,92; 22:77; 28:88; 29:56; 39:2, dll.) 
Seorang nabi tidak akan menyuruh menyembah dirinya (3:79) 

Yang menyembah selain Allah adalah umpan jahanam (21:98) 

Sembelih 

Sembelihan yang tidak menyembut nama Allah haram (2:173; 5:3; 6:121; 
16:115) 

Ketika menyembelih harus menyebut nama Allah (6:118,119) 

Ibrahim menyembelih anaknya (37:102,103) 

Penyembelihan kurban telah disyariatkan kepada setiap umat (22:34) 


84 



Sembuh 

Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah (75:27) 

Telah datang penyembuhan (10:57) 

Sembunyi 

Allah mengetahui segalayg tersembunyi (2:77; 6:3,59; 3:29; 20:7; 28:69) 
Orang yg menyembunyikan keterangan dilaknati Allah (2:159,174) 

Sempit 

Jengan menyusahkan dan menyempitkan hati isteri (65:6) 

Sabar dalam kesempitan (2:177) 

Tuhan menimpakan kesempitan agar manusia tunduk kepada-Nya (7:92) 
Tuhan melapangkan dan menyempitkan rizki (13:26; 17:30; 42:12) 

Senang 

Bertasbihlah pd malam dan siang hari agar mendapatkan kesenangan 
(20:130) 

Di dalm syurga terdapat kesenangan yang kekal (9:21) 

Kesenangan dan kemiskinan adalah cobaan Allah (89:15,16) 

Kehidupan dunia adalah kesenangan yg menipu (13:26; 40:39; 57:20) 

Jika mendapat kesenangan manusia berpaling dari Allah (17:83; 39:8) 

Dunia adalah kesenangan orang kafir (46:20; 47:12; 77:46) 

Tuhan menciptakan dunia utk kesenangan manusia (79:33; 80:32) 

Senda gurau 

Kehidupan dunia hanya senda gurau (47:36) 

Al-Qur'an bukanlah senda gurau (86:14) 

Sesat 

Allah membiarkan sesat siapayang dikehendaki (13:27; 14:4) 

Allah tidak memberikan petunjuk kepada yang sesat (13:33) 

Allah menyesatkan dan menunjuki yang dikehendaki (35:8) 

Hawa nafsu menyesatkan manusia (38:26) 

Jalan sesat (1:7) 

Orang yang mendapat petunjuk Tuhan tidak bisa disesatkan (39:37) 
Seseorang tidak dapat menyesatkan Allah (37:162) 

Syetan berjanji akan menyesatkan manusia semuanya (38:82) 

Syetan musuh yang menyesatkan (28:15; 36:62) 

Tuhan membinasakan kaum Tsamud karena kesesatannya (41:17) 

Sentuh 

Bidadari si syurga belum pernah disentuh manusia (55:56,74) 


85 



Orang bertakwa tidak disentuh api neraka (39:61) 

Al-Qur'an tidak disentuh kecuali oleh orang suci (56:79) 

Setan 

Setan mengancam dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat keji (2:268) 
Tipu daya setan itu sangat lemah (4:76) 

Pengakuan setan di akhirat kelak. Setan lepas dari manusia (14:22) 

Setan memang diperintahkan untuk menggoda manusia (17:64) 

Adam diberitahu Tuhan bahwa setan adalah musuhnya (20:117) 

Setan membisikkan pikiran jahat kepada manusia (7:20; 4:119; 2:169) 

Setan akan menyesatkan manusia kecuali yang mukhlis (15:39,40; 38:82,83) 
Allah pelindung terhadap bisikan setan (114:4) 

Setan berjanji akan menyesatkan semua manusia (15:39; 38:82) 

Setan berkuasa atas org yang mengambilnya sebagai pemimpin (16:100) 

Cara menjaga diri dari godaan setan (7:200,201) 

Dilarang mengikuti langkah setan (2:168,208) 

Setan mengajarkan sihir kepada manusia (2:102) 

Setan menghalangi dari jalan yang benar (43:37) 

Setan menyuruh berbuat jahat (2:268) 

Setan musuh manusia (2:168; 17:53; 22:52; 25:29; 35:6; 36:60; 43:62) 
Setan musuh yang menyesatkan (28:15; 36:62) 

Orang kaf ir pelindungnya setan (2:257) 

Peringatan Allah thd godaan setan (7:26-30) 

Setan selalu menggoda (22:52) 

Setan selalu membuat janji palsu (14:22) 

Setan selalu menggoda manusia dg jalan apapun (4:119; 7:16,17) 

Sumpah setan kepada Adam (7:21) 

Setan tidak kuasa menggida org bertakwa dan tawakal (16:99) 

Yang berkawan dengan setan akan tersesat (22:4) 

Shalat 

Shalat dalam keadaan takut (2:239) 

Shalat dan berkurban tanda mensyukuri nikmat (108:2) 

Shalat harus dalam keadaan suci (4:43; 5:6; 22:29) 

Jadikan shalat dan sabar sebagai penolong (2:45.153) 

Keadaan mabuk dilarang mendirikan shalat (4:43) 

Ketentuan mengqashar shalat (4:101,102) 

Kewajiban mengerjakan shalat (2:238; 4:103) 

Kewajiban mengerjakan shalat, keadaan bagaimanapun (2:238,239; 4:101) 
Larangan menshalatkan jenazah orang munafik (9:84,85) 

Melalaikan shalat, dosa (19:59; 107:4.5) 

Shalat mencegah kejahatan (29:45) 


86 



Pahala untuk orang yg mendirikan shalat (4:162) 

Perintah shalat malam kepada nabi Muhammad (73:1-6) 

Perintah mengerjakan shalat (2:43.110; 17:78,79; 14:31; 24:56; 30:31) 
Perintah berwudlu sebelum shalat (5:6) 

Seruan untuk mengerjakan shalat Jumat (62:9-11) 

Suara dalam shalat tidak boleh keras atau rendah (17:110) 

Shalat subuh disaksikan oleh para malaikat (17:78) 

Shalat tahajud (17:79; 32:16; 73:2,20) 

Orang yang menyia-nyiakan shalat akan sesat (19:59) 

Perintah untuk mendirikan shalat (4:103; 20:14; 22:78; 24:56; 29:45; 30:31; 
31:17; 33:33) 

Shalat malam lebih khusyu dan menambah keyakinan (73:6) 

Bermohon kepada Allah dengan shalat (2:45) 

Shalat Subuh disaksikan oleh para malaikat (17:78) 

Shalawat 

Allah dan malaikat bershalawat untuk nabi (33:36) 

Perintah bershalawat untuk nabi (33:36) 

Shaleh 

Orang yang shaleh akan diberikan warisan dunia oleh Allah (21:105) 

Orang beriman dan beramal shaleh dihapuskan dosanya (29:7; 34:4; 35:7; 
42:2; 48:29; 64:9) 

Orang beriman dan beramal shaleh akan dijadikan penguasa di bumi (24:55) 
Orang beriman dan beramal shaleh akan masuk syurga (14:23) 

Pahala utk orang yang beriman dan beramal shaleh (2:25,62,82; 3:57; 
4:57,122,173; 10:4,9; 11:23; 13:29; 14:23; 17:9; 18:30,110; 19:60; 20:75; 
21:94; 22:14,23,50,56, dll) 

Sulaiman berdoa utk dimasukkan ke dalam gol. Orang shaleh (27:19) 

Ciri-ciri orang shaleh (3:114) 

Shaleh dan Kaum Samud 

Kisah Nabi Shaleh dan Kaum Samud (11: 61-68) 

Sia-sia 

Allah tidak menyia-nyiakan pahala yg berbuat baik (2:143; 9:120; 11:115; 
12:56,90; 18:30) 

Di dalam syurga tidak ada perkataan sia-sia (78:35) 

Doa orang kaf ir sia-sia (13:14) 

Orang yang amalnya sia-sia (2:217; 9:69; 11:16; 18:104,105) 

Orang yang menyia-nyiakan shalat akan sesat (19:59) 

Tipu daya kafir sia-sia (40:25) 


87 



Sifat 

Ajaran Islam mengatasi sifat jelek manusia (70:19-35) 

Sifat baik diberikan kepada orang yang sabar (41:35) 

Sifat hamba Allah yg mendapat kemuliaan (25:63-75) 

Sifat manusia (70:19-21) 

Sifat manusia tercela (29:65; 30:33-36) 

Sifat Nabi Muhammad dan sahabatnya disebut di Taurat dan Injil (48:29) 
Sifat orang bertakwa (3:132-135) 

Sifat orang fakir (2:273) 

Sufat orang mukmin (33:35,36; 9:112; 23:2-9) 

Sifat orang munafik (63:1-8) 

Siksa 

Allah dapat mendatangkan siksa secara tiba-tiba (6:44,47; 7:95) 

Allah menyiksa orang berdosa (6:124,147; 12:110; 30:47; 44:48) 

Allah menyiksa orang yang berselisih setelah mendapatkan keterangan 
(3:105; 5:115; 40:22) 

Allah menyiksa orang yang mengatakan Tuhan tiga (5:73) 

Allah menyiksa yang menghalangi orang beribadat (2:114; 11:19,20; 16:88; 
22:25) 

Doa agar dijauhkan dari siksa api neraka (2:201; 3:191; 40:7) 

Manusia mendapatkan siksa karena perbuatannya (2:286; 29:40) 

Syetan mendapatkan siksa yang kekal (37:9) 

Tuhan tidaqk menyiksa apabila meminta ampun (8:33) 

Silaturahmi 

Perintah menjaga hubungan silaturahmi (4:1) 

Sombong 

Kesombongan kaum kafir (2:80) 

Allah tidak menyukai orang yang sombong (4:36; 16:23; 31:18; 57:23) 

Balasan thd orang yang sombong (2:206; 4:172; 6:93; 7:36,40,166; 31:7; 
40:60,76) 

Dilarang berjalan dengan sombong (17:37; 44:19) 

Iblis tidak mau tunduk karena sombong (38:74-76) 

Jangan memalingkan muka karena sombong (31:18; 63:5) 

Manusia menjadi sombong bila mendapat kemenangan (17:83) 

Orcmg yang mengingkari kebenaran karena sombong (27:14; 29:39; 37:35; 
38:2; 39:59; 44:31; 45:8; 46:20; 74:23) 

Para malaikat tidak menyombongkan diri (16:49) 


88 



Strategi 

Strategi perjuangan (4:71) 

Strategi menghadapi musuh: banyak mengingat Allah (8:45) 

Strategi menghadapi musuh: kerahkan kemampuan utk menggetarkannya 
(8:60) 

Strategi menghadapi musuh: mencukupkan perlindungannya hanya kepada 
Allah (8:62) 

Strategi menghadapi musuh: berjuang dengan harta dan jiwa (9:41) 

Suami 

Suami berhak merujuk isterinya yang dicerai sedang hamil (2:228) 

Suami hendaknya memberi mut'ah kpd isteri yg dicerai (2:241) 

Hukum suami yg menuduh isterinya berzina (24:6-9) 

Hukum suami yang menzihar isterinya (58:1-4) 

Pengembalian mahar kepadasuami (60:10,11) 

Permintaan cerai kepada suami dengan mmebayar (2:229) 

Suami tak dapat menolak azab Tuhan ths isterinya yg berkhianat (66:10) 
Suami yang mentalak isteri tiga kali tidak boleh rujuk (2:230) 

Subuh 

Azab Tuhan kepada kaum Luth di waktu subuh (11:81; 15:66) 

Perintah bertasbih kpd Allah di waktu subuh dan petang (30:17) 

Shalat subuh disaksikan oleh para malaikat (17:78) 

Suci 

Allah tidak mensucikan org yg sesat (2:174; 5:41) 

Dilarang berhubungan dg isteri sebelum isterinyab suci (2:222) 
Keberuntungan orang yang mensucikan diri (35:18; 87:14) 

Menjaga kemaluan untuk mensucikan diri (24:30) 

Penghuni syurga mempunyai isteri yang suci (4:57) 

Shalat harus dalam keadaan suci (4:43) 

Tidak menyentuh al-Qur'an kecuali yang suci (56:79) 

Suku 

Allah menciptakan manusia bersuku-suku untuk sdaling mengenal (49:13) 

Sumbang 

Kalau menyumbang seharusnya yang baik-baik (2:267) 

Pahala bagi yang menyumbangkan hartanya, baik sembunyi atau terang- 
terangan (2:274) 

Sujud 


89 



Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah (13:15; 
16:49) 

Sumpah 

Hati-hati dalam bersumpah (5:89) 

Allah menghukum sumpah yang disengaja (2:225; 5:89) 

Dilarang membatalkan sumpah setelah meneguhkannya (16:91) 

Jangan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melaksanakan kebaikan 
(2:224) 

Sumpah jangan dijadikan sebagai alat penipu (16:92,94) 

Jangan melanggar sumpah (38:44) 

Kaffarat melanggar sumpah (5:89) 

Keharusan bersumpah bagi suami yang menuduh isterinya berzina (24:6) 
Sumpah orang munafik hanya tipu muslihat (9:107; 58:16; 63:2) 

Orang yang merusak sumpah (9:12,13) 

Sumpah syetan kepada Adam (7:21) 

Suruh 

Allah menyuruh memelihara anak yatim (4:127) 

Allah menyuruh menyampaikan amanat kpd yang berhak (4:58) 

Allah tidak menyuruh perbuatan keji (7:28; 16:90) 

Jangan hanya menyuruh berbuat baik thd orang lain (2:44) 

Manusia disuruh menyerahkan diri kpd Tuhan semesta alam (6:71) 

Menyuruh kpd yg ma'ruf dan melarang kpd yg munkar (3:104,110,114; 
7:157,199; 9:112) 

Nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan (12:53) 

Orang beriman menyuruh berbuat baik (9:71) 

Orang munafik menyuruh kemungkaran (9:67) 

Syaitan hanya menyuruh berbuat kejahatan (2:169; 24:21) 

Syafaat 

Bagi orang berdosa, tak ada pemberi syafaat (30:13; 40:18) 

Hanya Allah yang mempunyai syafaat (39:44) 

Malaikat dapat memberi syafaat dengan izin Allah (53:26) 

Pada hari kiamat syafaat tiada berguna (2:48,123,154; 6:51; 74:48) 
Sembahan selain Allah tak dapat memberikan syafaat (43:51) 

Tak ada yg memberi syafaat bagi org yg mempermainkan agama (6:70) 

Tak seorang pun dan memberi syafaat tanpa seizin Allah (2:255; 10:3; 

21:28; 34:23( 

Yang memberi syafaat baik/buruk akan mendapatkan balasan (4:85) 
Syafaat yang diterima (20:109; 34:23; 43:86) 


90 



Syahid 

Syahid, orang gugur di jalan Allah (2:154) 

Pahala untuk orang yang mati syahid (3:169-171; 47:4) 

Yang mentaati Allah dan Rasul akan disatukan dengan orang syahid (4:69) 

Syariat 

Tujuan syariat untuk meringankan beban manusia (5:28) 

Syirk 

Allah tidak mengampuni dosa syikr (4:48,116) 

Larangan berbuat syirk (2:22,83; 6:14; 18:110) 

Setiap rasul diutus untuk menghapuskan syirk (16:36) 

Syirk besar, dosanya tak diampuni, pelakunya kekal di neraka (5:72-73; 
12:40) 

Syirk kecil, pelakunya tidak kekal di nerka (4:36; 4:142; 40:60; 28:76) 

Syu'aib dan Kaum Madyan 

Kisah Nabi Syu'aib dan Kaum Madyan (11:84-95) 

Syukur 

Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersyukur (3:144) 

Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur (3:145) 
Perintah untuk bersyukur (2:152) 

Allah akan menambah nikmat kepada hamba yang bersyukur, dan menambah 
siksa kepada yang kufur (14:7) 

Jika semua yang ada di muka bumi tidak bersyukur, maka Allah Mahakaya 
dan Maha Terpuji (14:8) 

Allah mengetahui orang yang bersyukur (6:53) 

Doa Nabi Sulaiman utk tetap mensyukuri nikmat Allah (27:19) 

Doa sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah (43:13,14) 

Kebanyakan manusia tidak bersyukur (2:243; 7:17; 27:73; 32:9; 34:13; 

40:61; 67:23) 

Pengertian bersyukur (23:78) 

Perintah mensyukuri nikmat Allah (2:152,172; 3:123; 29:17; 31:14; 34:15) 

Syurga 

Kalau hendak masuk syurga maka akan mengalami ujian (2:214; 3:142) 

Kondisi kehidupan di syurga dan neraka (7:40-53 
Cara untuk mendapatkan syurga (61:10-12; 66:8) 

Doa minta dimasukkan ke dalam syurga (26:85) 

Sambaran syurga (13:35) 


91 



Orang beriman dan beramal shaleh penghuni syurga (2:25,82; 4:57, 


122,124,175; 6:127; 7:42; 9:72; 10:9; 11:23; 14:23; 18:2; 19:60; 22:14,23, 


56, dai) 


Orang bertakwa menjadi pen ghuni syurga (3:15,133,198; 15:45; 16:31; 
19:63; 25:15; 44:51; 51:15; 52:17; 54:54; 68:34; 77:41; 78:31) 


Orang yang diharamkan masuk syurga (5:72; 7:50) 

Orang mendustakan ayat Tuhan tidak akan masuk syurga (7:40) 

Salam sebagai ucapan penghormatan di syurga (14:23; 19:62; 25:75; 56:26) 
Yang akan memasuki syurga (3:134,135,136,195; 4:13; 5:12,65,85; 

9:72,88,89,100; 10:26; 13:22,23; 16:32; 18:30,31; 22:58; 31:1-5,8,9; dai) 


Tuhan menghilangkan rasa dendam bagi yang di syurga (15:47) 

Di dalam syurga tidak ada perkataan yang sia-sia (19:62; 52:23; 56:25; 
78:35; 88:11) 


Di dalam syurga saling memperebutkan piala (52:23) 

Di dalam syurga tidak merasa lelah (35:35) 

Jangan mengira masuk syurga sebelum datang cobaan (2:214; 3:142) 
Luasnya syurga (3:133; 57:21) 

Yang diharamkan masuk syurga (5:72; 7:50) 

Pakaian yang dikenakan di syurga (18:31; 22:23; 35:33; 44:53-56; 76:12,21) 
Penghuni syurga mempunyai isteri yang suci (3:15; 4:57) 


92 




Taat 

Balasan utk yang mentaati perintah Allah dan Rasul (3:172; 4:69) 

Dilarang mentaati orang kafir (3:149) 

Mentaati perintah Rasul sama dengan mentaati Allah (4:80) 

Perintah taat kepada ulil amri (4:59) 

Perintah taat kepada Allah dan Rasul (3:32,50,132; 4:59) 

Tuhan mengutus Rasul untuk ditaati manusia (4:64) 

Takwa 

Perintah bertakwa dan mencari jalan ke arah takwa (5:35) 

Bertawakal kepada Allah (9:129) 

Faedah bertakwa (8:29) 

Syarat untuk menjadi bertakwa (2:21; 2:183) 

Hanya kepada Allah kita semua bertakwa (2:41) 

Bekal terbaik bagi jamaah haji adalah bertakwa (2:197) 

Uraian sifat-sifat orang yang bertakwa (3:15-17) 

Sifat orang bertakwa (2:3,4,177; 3:134,135,16,17; 7:201; 51:17-19) 

Perilaku orang bertakwa (3:134-135) 

Allah mencintai orang yang bertakwa (3:76; 9:4,7) 

Bagi orang yang bersabar dan bertakwa, Allah akan menolong dengan 
menurunkan malaikat (3:125) 

Orang bertakwa bersegera pada ampunan Allah (3:133) 

Perintah untuk bertakwa hanya kepada Allah (2:21,63,189,196,223,231,233; 
3:50,102; 4:9,131; 5:4,7,11, dll.) 

Yang diterima adalah qurbannya orang yang bertakwa (5:27) 

Orang bertakwa wajib mengingatkan orang lain untuk bertakwa (6:69) 
Takwa adalah pakaian terbaik (7:26) 

Orang bertakwa jika dibayangi pikiran jahat, mengingat Allah (7:201) 
Bertawakal kepada Allah Yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana (8:49) 

Allah bersama orang-orang yang bertakwa (9:36) 

Allah mengetahui siapa yang bertakwa (9:44) 

Orang bertakwa memahami tanda-tanda alam (10:6) 

Larangan takut kepada orang kafir. Takut hanya kepada Allah (2:15) 

Orang yang bertakwa tidak berduka cita (39:61) 

Orang yg bertakwa kpd Allah dibakas dg martabat yang tinggi (25:75) 

Salah satu sifat orang bertakwa adalah memenuhi janji (2:177) 

Kewajiban bertakwa sesuai dengan kemampuan (2:286; 64:16) 


93 



Orang bertakwa diwafatkan dalam keadaan baik (16:32) 

Orang bertakwa lebih mulia di akhirat (2:212) 

Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yg paling bertakwa (49:13) 
Perbedaan org bertakwa dan tidak pada hari kiamat (39:60,61) 

Al-Qur'an petunjuk bagi orang bertakwa (2:2; 3:138; 69:48) 

Peringatan untuk orang yang bertakwa (59:18-21) 

Orang yang bertakwa pada akhirnya akan diwarisi oleh Tuhan dan akan 
mendapatkan kemudahan yang baik (7:128) 

Talak 

Beberapa ketentuan tentang talak dan iddah (65:1-7) 

Isteri boleh mengajukan talak dengan membayar (2:229) 

Kedudukan harta pada waktu bertalak (4:20) 

Suami berhak merujuki isteri yang ditalak sedang hamil (2:228) 

Suami hendaknya memberi mut'ah kpd isteri yang ditalak (2:241) 

Talak yang tidak boleh dirujuk (2:230) 

Tali 

Perintah berpegang teguh kepada tali agama Allah (3:103,112) 

Org yg beriman kpd Allah bagai memegang tali buhul yg amat kuat (2:256) 

Tamak 

Dilarang berlaku tamak (20:131) 

Tanda 

Tanda kebenaran (2:221) 

Tanda kebesaran Allah (2:118,164; 30:20-27,46-49; 42:32,33; 34:33; 
45:3,4,5,13; 46:27; 57:17) 

Tanda kekuasaan Allah (30:50-54; 51:20,21,38,41,43) 

Tanda orang berdosa (55:41; 68:16) 

Tanda bekas sujud (48:29) 

Tanggungjawab 

Setiap orang bertanggungjawab atas pekerjaannya (10:41) 

Setiap manusia bertanggungjawab atas perbuatannya (4:79; 2:134,141; 
30:44; 34:25; 39:41; 74:38) 

Tanya 

Larangan bertanya ttg hal-hal yg menyebabkan kemudharatan (5:101,102) 

Pd hari kiamat manusia akan ditanyai ttg yg diperbuatnya (16:56; 17:36; 
29:13; 34:25; 37:24) 


94 



Takdir 

Pengertian takdir (7:34; 11:101; 23:43; 25:2; 53:39) 

Takdir yang memerlukan ikhtiar (2:286; 4:79; 9:105; 10:44; 13:11; 42:30; 
45:15; 39:410 

Takdir yang tidak dapat diubah makhluk (3:154; 12:67,68; 33:17,62; 35: 43; 
48:23; 57:22) 

Allah sudah menentukan takdir bagi tiap sesuatu (25:2; 26:80; 44:4; 54:49; 
65:3) 

Tasbih 

Allah memerintahkan utk bertasbih kepada-Nya (15:98; 25:58; 33:42; 

40:55; 52:48,49; 56:48,49; 56:74,96; 69:52; 87:1; 110:3) 

Bertasbih kpd Allah di waktu pagi & siang (3:41; 19:11; 24:36; 30:17; 48:9) 
Burung bertasbih memuji Tuhan (21:79; 24:41; 34:10; 38:19) 

Gunung bertasbih memuji Tuhan (21:79; 34:10; 38:18) 

Guruh dan petir bertasbih memuji Tuhan (13:13) 

Makhluk yg ada di langit & bumi bertasbih kpd Allah (24:41; 61:1; 62:1; 64:1) 
Malaikat bertasbih kepada Allah (2:30; 13:13; 21:20; 37:166; 39:75; 40:7; 
41:38) 

Masing-masing makhluk mengetahui cara bertasbihnya (24:41) 

Orang beriman bila diperingatkan bertasbih memuji Allah (32:15) 

Segala makhluk bertasbih kepada Allah (17:44; 24:41; 59:1; 62:1) 

Bertasbih dan mensucikan diri adalah pangkal kebahagiaan (87:1,8) 

Tatakrama 

Tatakrama anak thdp orang tua (17:23,24; 46:15) 

Beberapa tatakrama pergaulan (17:23-37) 

Tatakrama pergaulan L/P (24:30,31) 

Taubat 

Allah Penerima Taubat (2:37,54,128; 4:16,64; 5:71; 9:15,27,104; 40:3; 

42:25; 49:12; 110:3) 

Allah mengampuni orang yang bertaubat (5:34,39; 6:54; 7:153; 16:119; 

17:25; 20:82; 25:70,71; 33:73) 

Batas atau toleransi bertaubat (4:18) 

Allah menunjuki orang yang bertaubat (13:27) 

Taubat tidak berfaedah bila kiamat sudah datang (4:18; 40:85; 47:18) 

Cara taubat yang diterima Allah (2:160; 3:89; 4:17,146; 6:54; 25:71) 

Cobaan seharusnya mengingatkan manusia untuk bertaubat (9:126) 

Kabar gembira bagi yang beribadah dan bertaubat (9:112) 

Malaikat memintakan ampun kpd Allah bagi orang yg bertaubat (40:7) 

Orang yang tidak bertaubat (49:11) 


95 



Orang yang tidak diterima taubatnya (3:90) 

Pada hari kiamat tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat (30:57; 45:35) 

Tauhid 

Proses pencarian tauhid Nabi Ibrahim (6:76-79) 

Manusia menurut fitrahnya beragama tauhid (30:30) 

Ibrahim memeluk agam tauhid (2:130-133) 

Tauhid adalah agama yang dibawa para nabi (23:32,52) 

Tauhid merupakan benteng jiwa dai godaan (12:33) 

Tauhid merupakan sumber ketentraman (46:13) 

Tauhid merupakan asas persaudaraan manusia (3:64) 

Tauhid adalah sumber kekuatan dan keteguhan jiwa (14:27) 

Tauhid adalah sumber pertolongan dan keselamatan dari azab Allah (12:108) 
Yang bertauhid akan mendapat ampunan dr segala dosa, kecuali syirk (4:48) 
Yang bertauhid akan mendapat keadaman dan hidayah (6:13) 

Yang bertauhid akan dijauhkan dari azab neraka (46:14) 

Ajaran tauhid didakwah oleh para nabi (3:51; 7:59; 7:65; 7:73; 7:80; 7:85; 
7:103; 7:171; 21:25) 

Mengenali dan mempelajari tauhid dengan menggunakan hati, penglihatan, 
dan pendengaran agar tidak sesat dan tidak lali (7:179) 

Tawakal 

Jika sudah mengambil keputusan, maka bertawakallah (3:159) 

Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya (3:159) 

Orang beriman diperintahkan bertawakal kepada Allah (3:159,160; 4:81; 
5:23,57; 8:2,61; 9:51; 11:123; 13:30; 14:11; 16:99; 27:79; 39:38; 42:10,36; 
58:10; 60:4; 64:13; 67:29) 

Orang sabar hanya kepada Allah bertawakal (16:42) 

Pahala utk orang yg sabar dan bertawakal kepada Allah (29:58,59) 

Sabar dan tawakal kpd Allah pangkal kemenangan (3:122) 

Bertawakal hanya kepada Allah (14:12) 

Tebus 

Tabusan yg harus ditempuh bagi orang yang membunuh muslim (4:92) 

Isteri berhak menebus diri untuk bercerai (2:229) 

Yang mati kafir tidak dapat ditebus dg apapun (3:91; 5:36) 

Pada hari kiamat tidak diterima tebusan (2:48,123; 6:70; 57:15) 

Teguh 

Hati teguh (8:45; 19:65) 

Menaf kahkan harta untuk keteguhan jiwa (2:265) 


96 



Telinga 

Orang yang lalai, memiliki telinga tetapi tidak mau mendengar (7:179) 
Ancaman bagi yang tidak menggunakan telinga dengan baik (7:179) 

Tuhan meletakkna sumbatan di telinga org kafir (6:25; 17:46; 47:23) 

Teman 

Larangan berteman dengan orang kafir (4:144; 58:14) 

Pada hari kiamat teman akrab mjd musuh kecuali yang bertakwa (43:67) 
Teman yg paling jahat adalah setan (4:38; 43:38) 

Teman yang baik (4:69) 

Tenang 

Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang (13:28) 

Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang beriman (9:26) 

Ayat-ayat utk menentramkan hati nabi Muhammad (3:176-179) 

Tengah 

Dalam hal ekonomi Islam mengajarkan agar mengambil jalan tengah, tidak 
kikir dan tidak boros (17:29; 25:67) 

Timbangan 

Ancaman yang curang dalam menakar dan menimbang (83:1-6) 

Yang berat timbangan kebaikannya akan beruntung (7:8; 23:102; 101:6,7) 
Yang ringan timbangan kebaikannya akan merugi (7:9; 23:103; 101:8,9) 

Di hari kiamat sgl amalan akan ditimbang scr adil (21:47) 

Perintah menyempurnakan takaran dan timbangan (7:85; 6:152; 11:84,85; 
17:35; 26:182) 

Tolong 

Orang yang ditolong Allah, maka tak terkalahkan (3:160) 

Hendaklah saling menolong dalam kebaikan dan takwa (5:2) 

Allah adalah penolong yang sesungguhnya (5:55) 

Allah adalah penolong orang mukmin (3:122-125,127,150,173; 4:45,75; 
5:55,56; 8:40; 9:116) 

Larangan mengambil pemolong selain Allah (17:2) 

Org beriman (L/P) menjadi penolong bagi sebagian yang lain (9:71) 

Orang kafir tidak mempunyai penolong (9:71) 

Pertolongan Allah amat dekat (2:214) 

Pertolongan datangnya dari Allah (110:1) 

Hanya kepada Allah memohon pertolongan (1:5) 

Surat pertolongan (110) 


97 



Allah menolong orang beriman (30:47; 40:51) 

Allah menolong orang yg menegakkan agama-Nya (22:40) 

Allah menolong siapa yang dikehendaki (30:5) 

Dilarang menjadi penolong orang kafir (28:86) 

Jadikan sabar dan shalat sebagai penolong (2:45,153) 

Malaikat menolong orang beriman dg seizin Allah (3:124,125; 8:9; 33:43; 
40:7-9; 41:30; 66:4) 

Di hari kiamat anak tidak dapat menolong bapaknya (31:33) 

Perintah untuk menjadi penolong agam Allah (61:14) 

Tuhan penolong terbaik (22:78; 25:31) 

Tak ada yang dapat mengalahkan pertolongan Allah (3:160) 

Tuduh 

Tuduhan bohong thd Aisyah (24:11-19) 

Tuduhan terhadap Maryam (4:156) 

Hukum bagi suami yg menuduh isterinya berzina (24:6-10) 

Hukum bagi org yg menuduh wanita baik berzina (24:4,5,23) 

Tuhan 

Konsep ketuhanan Yahudi dan Nasrani yang menyimpang. Inilah yang 
dimaksudkan dengan berlebihan dalam beragama (9:30) 

Tulis 

Jika berhutang, maka tulislah (2:282) 

Ilmu Tuhan tidak habis tertulis (18:109; 31:27) 

Kejadian yang menimpa di muka bumi telah tertulis di alam kitab Lauh 
Makhfud (17:58; 57:22) 

Di hari kiamat manusia akan menerima kitab yang menulis sgl perbuatannya 
di dunia (18:49) 

Tuhan menuliskan segala perbuatan manusia (9:120,121; 10:21; 21:94; 36:12) 
Tulis dan baca adalah kunci ilmu pengetahuan (96:1-5) 

Tumbuh 

Harta yang dinafkahkan di jalan Allah bagaikan tanaman yang menumbuhkan 
hasil yang berlipat ganda (2:261) 

Tuhan mendatangkan angin untuk mengawinkan tumbuhan (15:22) 

Tunduk 

Pada hari kiamat orang kafir menundukkan muka karena merasa terhina 
(68:43; 70:44) 

Tuhan menundukkan malam dan siang serta matahari dan bulan untuk 
manusia (16:12) 


98 



Tunjuk 

Allah memberi petunjuk kepada kebenaran (2:213) 

Allah memberi petunjuk kepadayang dikehendaki (2:142,213; 24:46) 
Beberapa petunjuk bagi kaum muslimin (73:20) 

Petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad (73:1-12) 

Beberapa petunjuk dalam berdakwah (6:15,153; 74:1-7) 

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa (2:2; 3:138; 69:48) 
Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penawar (41:44) 

Turun 

Al-Qur'an diturunkan dari Tuhan (2:285; 3:34; 42:17; 45:2; 46:2; 56:75.80; 
57:21; 64:8; 65:10; 76:23; 97:3) 

Al-Qur'an diturunkan pada malam yang diberkahi (44:3,4; 97:1-5) 

Doa minta diberikan keturunan yang baik (25:74) 

Setan akan menyesatkan keturunan Adam (17:62) 

Tutup 

Pada hari kiamat mulut manusia ditutup, shg kaki dan tangan yg akan 
memberikan kesaksian (36:65) 

Peringatan untuk menutup aurat (24:31) 

Tuhan menutup hati orang zalim (18:57) 


99 




Ubah 

Allah tidak mengubah suatu keadaan suatu bangsa sebelum mereka 
mengubahnya sendiri (13:10) 

Ucap 

Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (4:148) 

Lidah org musyrik mengucapkan kedustaan (16:62; 17:40) 

Malaikat mengucapkan salam kepada yang masuk syurga (13:24) 

Ucapan org sabar ketika ditimpa musibah (2:156) 

Perintah mengucapkan yg baik thd orang tua (17:23,24) 

Perintah mengucapkan yg baik thd sesama (2:83; 33:32,70) 

Perintah mengucapkan perkataan yang benar (17:53) 

Perintah mengucapkan dalam dan shalawat kpd nabi (33:56) 

Perintah mengucapkan salam ketika memasuki rumah (24:27,61) 

Salam harus diucapkan kpd orang beriman (6:54) 

Salam sebagai penghormatan di syurga (14:23; 19:62; 25:75; 36:38; 56:23) 

Uji 

Allah menguji manusia dengan harta dan dirinya (2:156; 3:186) 

Allah akan menguji manusia siapa yg lebih baik amalnya (11:17; 47:31; 67:2) 
Allah akan menguji manusia (47:4; 76:2) 

Ujian terhadap Nabi Ibrahim (37:102-106) 

Ujian terhadap Thalut dan tentaranya (2:249) 

Bacaan yg diucapkan ketika mendapat ujian dari Tuhan (2:156) 

Hendaknya manusia bertaubat ketika mendapat ujian Tuhan (9:126; 
38:24,34) 

Hendaknya mengambil pelajaran dari ujian Tuhan (9:126) 

Manusia akan diuji dg gangguan yang menyakitkan hati (3:186; 33:11) 
Manusia akan diuji dg kebaikan dan keburukan (21:35; 39:49; 89:15,16) 
Keimanan manusia akan diuji (29:2,3) 

Tuhan akan menguji manusia thdp pemberian dari-Nya (5:48; 6:53,165) 
Ujian dimaksudkan untuk melihat siapa yang terbaik amalnya (18:7) 

Ukuran 

Allah menciptakan sesuatu dengan ukuran tertentu (15:19,21; 42:27; 54:49) 
Allah menurunkan air dari langit dengan ukuran-Nya (23:18) 

Ukuran manusia di sisi Tuhan: iman dan amalnya (49:13; 95:6) 


100 



Ulang 

Allah akan mengulangi penciptaan manusia di akhirat (10:34; 29:19) 

Ayat al-Qur'an ditulis berulang (39:23). Contoh: 2:136=3:8; 2:262=5:69; 
27:3=31:4; 29:68=39:32; 30:57=40:52; 10:61=34:3 
Azab Tuhan terhadap orang yg mengulangi mengambil riba setelah datang 
keterangan (2:275) 

Daud dan burung serta gunung bertasbih kepada Allah berulang-ulang 
(34:10) 

Perumpamaan al-Qur'an ditulis berulang-ulang (17:89; 18:54) 

Al-Qur'an menulis peringatan berulang-ulang (17:41) 

Ulil Albab 

Ulil Albab mampu menangkap tanda-tanda alam (3:190) 

Ulil Albab dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah (3:191) 

Ummat 

Ummat Islam lebih baik dari yang lain (3:110-115) 

Umat Islam adalah umat terbaik (3:110) 

Kisah umat terdahulu merupakan peringatan bagi manusia 
(20:99,100,102,128; 29:15; 32:26; 50:12-15) 

Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia (34:28) 

Nabi Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia (16:89) 

Pada hari kiamat tiap umat manusia berlutut (45:28) 

Pada hari kiamat tiap manusia dipanggil dengan pemimpinnya (17:71) 

Pada awalnya manusia adalah umat yg memeluk satu agama (2:213; 10:19) 
Penghuni neraka adalah umat jin dan manusia (7:38) 

Al-Qur'an adalah peringatan bagi seluruh ummat manusia (6:90; 68:52) 
Seorang Rasul menjadi saksi atas perbuatan umatnya (4:41; 7:6; 16:84; 
28:75) 

Tiap umat ada kiblatnya (2:148) 

Tiap umat mempunyai ajal (10:49; 16:36) 

Tiap umat mempunyai batas waktu yg ditetapkan (7:34) 

Tiap umat mempunyai Rasul (10:47) 

Tiap umat disyariatkan utk menyembelih kurban (22:34) 

Tidak ada umat yg bisa mengundurkan/memajukan ajalnya (15:5; 23:43) 
Tuhan menurunkan aturan kepada tiap umat (5:48; 22:67) 

Umat yang berdosa dihancurkan Tuhan (19:74,98; 28:78; 36:31; 38:3; 
50:36) 

Tuhan telah mengutus rasul kpd umat yg telah lalu (6:42; 10:13; 15:10; 
16:63; 34:44) 

Jika Allah menghendaki, nicaya Ia akan menjadikan kamu satu umat (5:48) 


101 



Jika Allah menghendaki, Ia akan membinasakan manusia dan menggantinya 
dengan umat yang lain (4:133) 

Pada dasarnya manusia adalah satu (2:213) 

Ummi 

Nabi Muhammad seorang yang ummi (7:158; 29:48) 

Umpama 

Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah (2:265) 
Perumpamaan kalimat tauhid (41:24-26) 

Untung 

Orang yang beruntung (3:104) 

Yang akan mendapatkan keberuntungan adalah: 

Orang yang benar (5:119) 

Orang yang berat timbangan kebaikannya (7:8) 

Orang yang berdzikir kepada Allah (8:45; 62:10) 

Orang yang beriman dan beramal shaleh (45:30; 64:9; 85:11) 

Orang berjihad (5:35; 9:88) 

Orang yang bertakwa (2:189; 5:100) 

Orang yang dijauhkan dari neraka (3:185; 6:16) 

Orang yang memelihara diri dari kekikiran (59:9; 64:16) 

Orang yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya (7:157; 61:11,12) 

Orang yang menjauhi judi, khamr, dan syirk (5:90) 

Orang yang mensucikan jiwa (91:9) 

Orang mukmin (9:72; 48:5; 57:12) 

Orang yang sabar (3:200) 

Penghuni syurga (59:20) 

Yang tidak mendapatkan keberuntungan adalah: 

Orang yang berbuat dosa (10:17) 

Orang kafir (23:117) 

Orang yang memakan riba (3:130) 

Orang yang memalsu Kitab Tuhan (2:79) 

Orang yang mengadakan kebohongan (10:69) 

Orang yang menukar kebaikan dengan keburukan (2:16,102) 

Orang yang minum khamr, berjudi, dan musyrik (5:90) 

Orang yang zalim (12:23) 

Penghuni neraka (59:20) 

Upah 

Allah memberi upah kpd yang membawa kebenaran (39:33,34,35) 


102 



Upah dari Tuhan lebih baik (23:72) 

Rasul tidak meminta upah dari kaumnya (10:72; 11:29,51; 12:104; 25:57; 
26:109,129,145,164,180) 

Urat 

Allah lebih dekat daripada urat leher (50:16) 

Urusan 

Hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan (2:210; 3:109; 42:53; 57:5) 
Kewajiban bermusyawarah dalam urusan dunia (42:38) 

Malaikat membagi urusan (51:4; 79:5) 

Tiap urusan ada tempatnya (54:3,12) 

Usaha 

Akibat buruk yg menimpa manusia karena usahanya (39:51) 

Allah membalasi usaha org yg sungguh mengharapkan akhirat (19:19) 

Allah mengetahui sgl yg diusahakan manusia (6:3; 13:42; 47:19) 

Anggota badan mjd saksi atas yg diusahakan di dunia (36:65) 

Usaha manusia kelak akan diperlihatkan (53:40) 

Manusia sesat karena usahanya (4:88; 6:129) 

Usaha orang kafir sia-sia (11:16; 15:84; 39:50; 40:82; 111:2) 

Pada hari kiamat tiap diri dibalas sesuai yang diusahakan (40:17) 

Sesuatu yang diusahakan mendapatkan balasan (2:110) 

Tiap diri mendapat dari usahanya (2:134,141; 14:51; 20:15; 53:39) 

Utama 

Keutamaan surat al-Fatihah (15:87) 

Keutamaan surat Hud (11:120) 

Keutamaan surat an-Nur (24:1) 

Utus 

Allah memilih utusa-Nya dari malaikat dan manusia (22:75) 

Allah mengutus Nabi Muhmmad utk sekuruh manusia (22:75) 

Allah mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya (14:4) 

Allah mengutus seorang rasul untuk ditaati dengan izin-Nya (4:64) 

Allah menurunkan utusan kpd golongan jin dan manusia (6:130) 

Nabi Muhammad adalah utusan Allah (48:29) 

Tiap manusia yg mengusir utusan Allah akan dibinasakan (17:77; 23:44) 
Tidak semua utusan Allah tercantum dalam al-Qur'an (4:164; 40:78) 

Tugas para utusan Allah (Rasul) (4:165; 6:48; 10:74: 16:44; 37:72; 46:23; 
48:,8,28; 57:25; 61:9; 62:2) 


103 




Wafat 

Allah menciptakan dan mewafatkan makhluk-Nya (16:70; 40:67) 

Doa minta diwafatkan dalam keadaan baik (3:193; 7:126; 12:101) 

Larangan menikahi isteri Nabi setelah beliau wafat (33:53) 

Malaikat mengucapkan salam kpd org yg diwafatkan dlm keadaan baik 
(16:32) 

Wahyu 

Al-Qur'an adalah benar-benar wahyu Allah (69:40-48) 

Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad (6:19; 11:14; 12:3; 13:30) 
Ancaman bagi org yang mengaku menerima wahyu (6:93) 

Cara wahyu diturunkan (42:51; 16:2) 

Kebenaran adanya wahyu (10:2) 

Nabi adalah laki-laki yang diberikan wahyu (12:109; 16:43; 21:7) 

Nabi Muhammad hanya mengikuti yg diwahyukan Tuhan (46:9) 

Nabi Nuh membuat wahyu dengan petunjuk wahyu (11:37; 23:27) 
Penegasan bhw wahyu yg diturunkan kpd Nabi Muhammad benar (53:3-8) 
Perintah kpd Rasul utk mengikuti wahyu Tuhan (10:109; 33:2) 

Pokok agama yang diwahyukan kpd para rasul sama (4:163-165; 21:25; 
39:65; 42:13) 

Wahyu Tuhan diterima dengan bahasa penerimanya (14:4) 

Wahyu Tuhan kepada lebah (16:68) 

Wahyu Tuhan kepada malaikat (8:12) 

Tuhan kepada Nabi Luth (15:66) 

Wahyu Tuhan kepada Nabi Musa (7:117,160; 10:87; 20:13,77; 26:52,63) 
Wahyu Tuhan kepada Nabi Yusuf (12:15) 

Wahyu Tuhan langsung kpd Nabi Musa di Lembah Thuwa (20:12) 

Tuhan mewahyukan al-Qur'an dalam bahasa Arab (42:7) 

Tuhan memberitahu kisah yg lalu kpd Nabi Muhammad melalui wahyu 
( 12 : 102 ) 

Wajah 

Pada hari kiamat wajah orang kafir muram (75:24) 

Pada hari kiamat wajah orang mukmin berseri (75:22) 

Perintah menghadapkan wajah kpd agama yg lurus (3:30,43) 

Perintah menghadapkan wajah ke arah mas j i d i I haram (2:149,150) 

Wajib 

Allah tidak mewajibkan adanya rahmabiyah (57:27) 


104 



Allah tidak memikulkan kewajiban kpd seseorang melainkan sesuai 
kemampuannya (7:42) 

Kewajiban berbuat baik kpd ibu-bapak (29:8) 

Wajib berperang dalam menegakkan agama Allah (2:216,217; 4:77,84) 
Wajib berwasiat bila kedatangan tanda-tanda maut (2:180) 

Kewajiban ayah (2:233) 

Kewajiban melaksanakan hukum yg ada dalam al-Qur'an (24:1-9) 
Kewajiban menyelamatkan org beriman (10:103; 30:47) 

Kewajiban orang mukmin (48:26) 

Kewajiban para rasul (5:92,99; 16:35,82; 24:54; 29:18; 36:17; 42:48; dai 
Kewajiban suami bila menceraikan isterinya (2:241) 

Ketentuan kewajiban berfidyah (2:184,196) 

Kewajiban mengerjakan shalat (4:101-104; 31:7) 

Kewajiban berpuasa (2:183-185) 

Wanita 

Allah menciptakan laki-laki dan wanita (53:45) 

Boleh meminag wanita dalam masa iddah (2:235) 

Boleh mengawini wanitaahli kitab (5:5) 

Wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik (2:221) 

Wanita dan laki-laki yg beriman dan beramal shaleh akan masuk surga 
(4:124) 

Dilarang mempusakai wanita dengan paksa (4:19) 

Firaun membunuh laki-laki dan membiarkan wanita (7:141; 40:25) 

Dilarang menikahi wanita musyrik (2:221) 

Hukum bagi wanita pezina (24:2) 

Hukum menuduh wanita yang basik berbuat zina (24:4-10,23) 

Hukum thd wanita yang melakukan fahisyah (4:15,16) 

Iddah wanita yang dicerai (2:228) 

Islam melindungi hak laki-laki dan wanita (4:32) 

Kaum lelaku adalah pemimpin wanita (4:34) 

Keharusan memberi mahar kpd wanita yang dinikahi (4:4) 

Ketentuan wanita mendapatkan harta peninggalan (4:7) 

Larangan berprasangka jelek thd wanita lain (49:11) 

Larangan berhubungan dg wanita yang sedang haid (2:222) 

Larangan mengambil kembali harta yg sudah diberikan kpd wanita (4:20) 
Pada hari kiamat lelaki dan wanita mukmin bercahaya (57:12) 

Syarat pergaulan wanita dan laki-laki yg bukan muhrim (24:31,31) 

Wanita yg dicerai berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya (2:241) 
Wanita yang dilarang dinikahi (4:22-24) 

Wanita yang ditalak tuga tdk boleh dirujuki sebelum dikawini lelaki lain 
(2:230) 


105 



Warisan 

Bumi diwariskan kepada hamba yang shalih (21:105) 

Doa minta dijadikan pewaris syurga (26:85) 

Kedudukan hubungan darah dalam hukum waris (33:6) 

Kekeliruan dari pewaris boleh dibetulkan (2:182) 

Mengubah warisan adalah dosa (2:181) 

Orang yang akan mewarisi syurga firdaus (23:1-6,8-11) 

Warisan orang yang tidak mempunyai ayah/anak (4:176) 

Pokok-pokok hukum waris (4:7,8,11,12) 

Syurga diwariskan kpd orang yang beriman dan beramal shalih (7:43; 43:72) 
Syurga diwariskan kpd orang yang bertakwa (19:63) 

Warisan untuk anak laki-laki dan perempuan (4:11,176) 

Wasiat 

Anjuran berwasiat dengan persaksian (5:106) 

Ibrahim berwasiat kepada anaknya (2:132) 

Kekeliruan wasiat boleh dibetulkan (2:182) 

Kewajiban berwasiat (2:180) 

Mengubah wasiat adalah dosa (2:181) 

Wasiat Nabi Ya'kub ketika hendak meninggal dunia (2:231,133) 

Pembagian harta warisan setelah memenuhi wasiat (4:11,12) 

Suami harus berwasiat kepada isteri yang akan ditinggal mati (2:240) 

Wudhu 

Keharusan berwudhu sebelum melaksanakan shalat (5:6) 

Tatacara wudlu (5:6) 


106 




Yahudi 

Allah mengutuk Yahudi karena kekaf irannya (3:112; 4:146; 5:64) 

Yahudi dan musyrik paling keras memusuhi Islam (5:82) 

Yahudi dan Nasrani bukan kekasih Allah (5:18; 62:6) 

Yahudi tidak akan senang kpd pemeluk Islam (2:120) 

Larangan mengambil pemimpin dari gol. Yahudi dan Nasrani (5:51) 

Yahudi disambar petir karena minta melihat Tuhan (4:153) 

Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani (3:67) 

Ibrahim dan anak cucunya bukan penganut Yahudi dan Nasrani (2:140) 
Kejelakan orang Yahudi (5:41,42,62; 3:75) 

Kepercayaan orang Yahudi dan Nasrani (3:24; 9:30; 10:68) 

Keserakahan orang Yahudi (2:96) 

Yahudi menganggap rahib sebagai Tuhan (9:31) 

Negeri Palestina diharamkan bagi Yahudi (5:26) 

Yahudi beranggapan pemeluk agama Yahudi yg akan masuk syurga (2:111) 
Orang Yahudi dilaknati Daud dan Isa (5:78) 

Orang Yahudi menyembah anak sapi (2:51,92,93; 4:153; 7:148; 20:88) 
Sebab kutukan Allah kepada Yahudi (5:78-81) 

Yahudi yang beriman dan beramal shalih akan mendapatkan pahala (2:62; 
5:69) 

Perilaku buruk orang Yahudi (5:41-42) 

Kejahatan orang Yahudi (4:160-161) 

Angan-angan Yahudi dan Nasrani yang salah (2:111; 2:135) 

Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada umat Islam (2:120) 

Orang yang paling keras memusuhi Islam adalah Yahudi dan gol. Musrik 
(5:82) 

Yatim 

Anak yatim mendapatkan bagian dari rampasan perang (8:41; 59:7) 
Ancaman org yang menyalahgunakan harta anak yatim (4:10; 6:152) 
Larangan memakan harta anak yatim (4:2; 17:34) 

Jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim (93:9) 

Memberi makan anak yatim (76:8; 90:14,15) 

Memberi nafkah anak yatim salah satu kebaikan (2:177) 

Mengurus anak yatim (2:220) 

Menikah dengan wanita yatim (4:3,127) 

Pengecualian harta anak yatim yang boleh dimakan (4:6) 

Perintah berbuat baik thd anak yatim (2:83; 4:36,127) 

Kerugian bagi yang menghardik anak yatim (107:2) 


107 




Zakat 

Keharusan ada pemungut zakat (9:103) 

Orang yang berhak menerima zakat (9:60) 

Pahala bagi org yang menunaikan zakat (2:277; 4:162; 5:12; 7:156; 9:71) 
Perintah menunaikan zakat (2:43,83,110,177; 4:77; 22:78; 24:56; 33:33; 
58:13; 73:20) 

Zatakat termasuk salah satu pokok kebaktian (2:177) 

Zalim 

Allah akan menyiksa org yg berbuat kezaliman di mas j i d i I haram (22:25) 
Allah mempunyai ampunan yg luas sekalipun thd org zalim (13:6) 

Allah mengampuni orang zalim yang bertaubat (27:11) 

Allah mengetahui orang yang zalim (2:246; 6:58; 9:47; 62:7) 

Allah menyiksa orang zalim (2:59; 6:45,47; 7:162,165; 10:13,52; 11:44,102; 
14:13,22; 16:113; 18:59; 21:11; 22:45,48; 25:19,27; 27:85; 28:40, dll) 

Allah menyesatkan orang zalim (14:27) 

Allah tidakm menyukai orang zalim (3:57,140; 30:29) 

Dilarang berkawan dengan orang zalim (6:68; 11:113; 60:9) 

Keluhan orang zalim bilsa mendapat siksa (7:5; 21:97; 35:37) 

Kutukan Allah kepada orang zalim (11:18; 7:44) 

Malaikat memukul org zalim waktu sakaratul maut (6:93; 8:50) 

Neraka tempat kembali orang zalim (3:151; 5:29,72; 7:41; 19:72; 29:68; 
39:32; 59:17) 

Orang zalim berada dalam kesesatan (31:11) 

Orang zalim berbuat keburukan thd dirinya (7:177; 10:23,44; 30:9; 39:51) 
Orang zalim diazab dengan suara keras yang mengguntur (11:67,94; 23:41; 
36:29) 

Orang kafir termasuk golongan zalim (2:254) 

Orang zalim kekal di neraka (2:257) 

Orang zalim mementingkan kenikmatan (11:116) 

Orang zalim pelindungnya adalah setan (2:257) 

Orang zalim tidak akan beruntung (6:135; 10:17; 12:23; 20:111; 28:37) 
Orang zalim tidak mempunyai penolong (2:270; 3:192; 5:72; 22:71; 30:29; 
40:18) 

Org yg memakan harta anak yatim secara paksa akan masuk neraka (4:10) 
Pada hari kiamat taubat orang zalim tiada berguna (30:57; 40:52) 

Yahudi mendapatkan siksa karena kezalimannya (4:153,160) 


108 



Zarrah 

Allah membalas kebaikan betapapun sebesar zarrah dg berlipad ganda 
(4:40) 

Allah tidak merugikan orang sebesar zarrahpun (4:40) 

Kebaukan sebesar zarrah ada pahalanya (99:7) 

Kejahatan sebesar zarrah akan dibalas (99:8) 

Perbuatan manusia sebesar zarrah pun tdk lupu dari pengawasan Allah 
(10:61) 

Sembahan selain Allah tdk memiliki kekuasaan meskipun sebesar zarrah 
(34:22) 

Yg di langit dan di bumi semua dalam pengawasan Allah meskipun sebsar 
zarrah (10:61; 34:3) 

Zikir 

Perintah berzikir dg menyebut Tuhan (2:198,200,203; 33:41) 
Ketentraman hati dapat dicapai dengan berzikir kpd Allah (13:6) 

Zina 

Allah mengampuni orang yg dipaksa berzina (24:33) 

Dilarang berzina (4:24; 5:5; 25:68; 60:12) 

Dularang mendekati zina (17:32) 

Hukum bagi budak nyang berzina (4:15; 24:2) 

Hukum menuduh wanita baik berzina (24:4,5,23) 

Hukum menuduh isteri berzina (24:6-9) 

Pria pezina utk perempuan pezina (24:3,26) 


109 



110 



111 



